DVD -- BUKU KOMPUTER! 


tan Jaringan 
seting Peralatan 


then 


Pe - 


TP Berisi panduan setting berbagai 
macam perangkat jaringan di Linux 


Sistem Pendeteksi IP Otomatis 


Ketahui lokasi pengunjung situs dengan memanfaatkan 
database GeolP dari Maxmind dan skrip PHP pra 


Merancang Aplikasi Portabel 


Aneka tip merancang aplikasi yang bersifat kompatibel dan 


dapat berjalan di berbagai macam distro Linux p.281 


V2 


ai aU Remote Desktop 
Detail konfigurasi VNC untuk dapat melakukan 
proses remote desktop secara multiuser p3ei 


EDISI 02/2008 | HARGA Rp40.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.0001 


Miro 1.0 


Menonton acara TV online lewat 
internet, lalu download 


Mjrz R1 0 27 


Atur keuangan dengan cara mudah 
tanpa perlu belajar akuntansi 


NX Client 3.1.0-2 


Remote desktop mudah dalam jaringan 
yang sama 


| BACK-UP | 
071 0.1.0 


Back-up file Anda dengan kompresi 
tingkat tinggi berformat 7zip 


Subsonic 3.3 


Aplikasi streamer berbasis web yang 
mendukung banyak format 


3810 os 52 3 Oo s3 


IKLAN 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


MINAT 'nfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 


Pumtications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 


EDITORIAL 


KETERGANTUNGAN 
YANG MEREPOTKAN 


Jika Anda pernah menderita ketergantungan 
terhadap sesuatu, tentu merasakan sulit untuk 
menghindarinya, meski Anda tahu ketergantung- 
an itu buruk. Demikian pula di bidang software 
komputer, Anda akan repot bila telah menderita 
ketergantungan terhadap software tertentu. Anda 
sadar salah, namun sulit menghindar karena satu 
dan lain hal. 

Salah satu penyebab ketergantungan adalah 
adanya pihak lain yang tidak memberi alterna- 
tif kepada Anda. Sekadar contoh, Anda nasabah 


yang merasakan baiknya pelayanan sebuah bank. #umanto Maryanto (us@iniolnuxcnit) 


Namun, setiap Anda akan mengakses layanan Internet banking bank 
itu, Anda harus menggunakan IE (Internet Explorer), alias Anda meng- 
alami ketergantungan terhadap IE. Kami menemukan contoh perta- 
ma ini adalah https://www.permatanet.com. Contoh ketergantungan 
di atas masih dapat diatasi, misalnya dengan menjalankan IE melalui 
program perantara, Wine. Anda dapat men-download dan menginstal 
ies4linux untuk itu. Jika Wine dan IE gagal mengkases web-web itu, 
masih ada alternatif yang belum tentu mudah bagi Anda, yakni ber- 
ganti langganan jasa bank. 

Ketergantungan menjadi sangat buruk jika benar-benar tidak ada 
alternatif. Contoh kasus ini adalah perusahaan yang ingin melapor- 
kan pembayaran pajak dengan e-SPT. Saat ini, e-SPT hanya dapat 
dijalankan dengan MS Windows. Itu artinya pemerintah pembuat 
e-SPT memaksa perusahaan penggunanya membeli MS Windows, 
karena perusahaan yang baik pasti ingin membayar pajak dan tidak 
ingin menggunakan software secara tidak legal. Akhirnya bisa san- 
gat merepotkan, misalnya Anda membeli lisensi MS Windows yang 
sangat mahal dibandingkan biaya mendapatkan Linux, atau Anda 
membuat laporan pajak tidak menggunakan komputer. 

Ketergantungan lainnya berhubungan dengan hardware. Misal- 
nya Anda membeli printer yang hanya menyediakan driver untuk 
MS Windows. Jika distro Linux Anda tidak berhasil menggunakan 
printer itu, ada dua alternatif solusi. Pertama, membeli driver yang 
tidak open source, misalnya TurboPrint. Kedua, menukar tambah 
printer itu dengan printer yang "Linux Ready".m 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 


coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedi3 LINUX pan 


CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX # 02/2008 3 


INDEKS 


Editorial 
Indeks 
Aktual 


Protocol Freedom Information dari 
Samba 

Kubuntu 8.04 Tidak Dirilis Sebagai 
LTS 

Hasil Kerja Sama Ubuntu dengan 
Open VZ 

Komitmen CEO Red Hat terhadap 
Open Source 

Free Software di Dunia Pendidikan 
Polandia 

3000 PC Berbasis Debian di Sejum- 
lah Seklah Brazil 

Asterisk, Generasi Masa depan Du- 
nia Telekomunikasi 


Iib0 18016 »» /lib/libo.s0.6 


(14b/14-|inux.s0.2 
MOgb1Eba000) 
#inolude catdio.h» 


int main(int agre, char targv()) 


—fprintf (stdout, "Hello Worldin" 


return 01 
hello hello.c 


nOp-uaers 6402 2007- 


: Sp 
12-16 16:04 hello" 


(Oxt£fte000| 


ol -» 
/lib/libc.00.6 


Strip yang tidak d: 


Ba She Vine emosi Tabs Bah 
supriyanto@serverl:-/test$ unzip GeoIPCountryCSV, 
Archive: GeoIPCountryCSV.zip 

inflating: GeoIPCountrywhois.csv 
supriyantogserver1:-/test$ 


Opini 

(8) I Made Wiryana: Hukum Moore vs 
Parkinson-Reiser 

(101 Budi Raharjo: Teknologi dan Budaya 

(12) Michael S. Sunggiardi: Komunitas 
Open Source 


(14) Surat Anda 


Testilinux 
(16) Studi Mandiri, Pemuas Dahaga 
Belajarku 


Distro 
(19) Fedora 8 
(19) MEPIS antiX 7.01 


Software 
(20) Alice 2.0.7 


(201 NetBeans 6.0 


(22) TecnoballZ 0.92 
(221 Tennix! 0.5.0 


Buku 


(23) Linux Firewall 
(23) Practical Ruby for System 


Administration 


(23) Pro Apache Tomcat 6 


Software Pilihan 


(24) Miro 1.0 

(25) Reconstructor 2.7 
(25) TCExam 5.1.001 
(25) Subsonic 3.3 

(25) NX Client 3.1.0-2 
(26) WikyBlog 1.5.7.2 
(26) Whaawmp 0.2.6 
(26) GpsDrive 2.10pre4 
(26) Mambo 4.6.3 

(271 Banjar 0.8 

(27) gLabels 2.2.0 

(27) @1Z 0.7.0 

(27) Mjrz R1.0.27 


Utama 


(28) Membangun aplikasi portabel 


Solusi 


(361 Memperbaiki Grub yang Hilang 


Praktik Instan 


(38) Remote Desktop VNC Secara 


Multiuser 


(421 Komunitas 


Warnux 


(44) Daftar Warnet Berbasis Linux di 


Indonesia 


(45) Program Deepfreeze a la Linux 


Tutorial 


(451 Program Deepfreeze a la Linux 
(48) Memeriksa Keabsahan File 
(541 Wajah Putih Bersih Berseri Mata 


Indah, Bening Bercahaya 


(98) Akses Internet Wireless 
162) GTK4 dengan Berbagai Bahasa 


Pemrograman 


(70) Download Supercepat dengan aria2 


Workshop 


(741 Deteksi IP Pengunjung Situs 
(76) MP3 File Server dengan Obsidi- 


anMusic 


(78) Info Harga 
(80) Kuis InfoLINUX 


(821 Edisi Mendatang 


4 


02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Protocol Freedom Information dari Samba 


diakan dokumentasi tentang pro- 

tokol jaringan Windows. Dengan 
bantuan dari Software Freedom Law 
Center (SFLC) dan Free Software 
Foundation Europe (FSFE), Samba 
project telah menyetujui sebuah ke- 
sepakatan untuk membayar doku- 
mentasi protocol jaringan Windows 
kepada Microsoft sebesar US$14,400, 
dan telah mengonfigurasi Protocol 
Freedom Information Foundation 
(PFIF) baru, agar dokumentasi ini 
dapat diakses oleh project free soft- 
ware yang lain. 

Bermula dari permintaan doku- 
mentasi Microsoft Active Directory 
dari Sun Microsystems kepada Mic- 
rosoft, untuk men-develop sebuah 
software yang dapat terhubung atau 


Pi Samba kini telah menye- 


“berkomunikasi” dengan Windows. 
Ketika pihak Microsoft menolak, 
Sun mengajukan komplain kepa- 
da Komisi Eropa yang kemudian 
melakukan investigasi selama lima 
tahun. Dari awal investigasi tersebut 
terlihat banyak mendapat perhatian 
dari grup free software, salah satu- 
nya adalah dari pihak Samba. 
Setelah mendapat reaksi yang 
keras dari komisi Eropa pada tahun 
2004 karena dituduh melakukan mo- 
nopoli, dan berulang-ulang pihak 
Microsoft melakukan banding, pada 
akhirnya Microsoft memberikan dua 
kemungkinan untuk memberikan do- 
kumentasinya. Opsi pertama, seorang 
pemohon dapat membayar 10,000 
(US$14,400) tanpa proteksi paten 
apapun, dan opsi kedua, bersifat fee 


extra untuk sebuah per seat royalti 
dengan proteksi paten. 

Karena opsi kedua, yakni per- 
seat royalti tidak sesuai dengan free 
software project, maka Samba pro- 
ject mengambil option kedua, yakni 
membayar kepada Microsoft sebesar 
10,000. Menurut Allison, alokasi dana 
ini diambil dari biaya perjalanan dan 
anggaran belanja tim Samba proj- 
ect. Setelah membayar dokumentasi 
tersebut, tim Samba melakukan pe- 
rubahan dan membuat PFIF baru.m 


Kubuntu 8.04 Tidak Dirilis | Hasil Kerja Sama Ubuntu 


Sebagai LIS 


ecara bertahap, Ubun- 
tu, Kubuntu, dan va- 


rian Ubuntu lain yang 
dibuat oleh Canonical, 
akan dirilis dengan versi 
LTS (Long Time Support). 
Versi LTS ini memiliki 
dukungan selama 3 tahun 
untuk versi desktop, dan 5 


sehingga menggabungkan 
KDE 4 dalam Kubuntu 
amat berisiko menjadi pre- 
matur dan membuat sistem 
menjadi tidak stabil. 

Jalan keluar untuk 
masalah ini dapat dilihat 
pada pengumuman yang 
terdapat di mailing list 


tahun un- Pn Kubuntu. 
tuk versi Dalam 
server. #3 kUbuntu pe... 
Namun, IT muman 
akibat tersebut, 


keterlambatan rilis KDE 
4, pihak Canonical dan 
tim Kubuntu telah memu- 
tuskan kalau versi berikut 
dari distro Kubuntu, yakni 
Kubuntu 8.04, tidak akan 
dirilis sebagai LTS. Alasan 
mengenai hal ini dikare- 
nakan waktu rilis KDE 4 
sangat dekat dengan jad- 
wal rilis Kubuntu 8.04, 


para pengguna akan di- 
berikan opsi untuk memil- 
ih antara KDE 3.5.8 dan 
KDE 4, namun tetap tidak 
akan menjadi versi LTS. 
Ubuntu 8.04 dengan fitur 
barunya, akan diluncur- 
kan pada April 2008. Rilis 
ini diharapkan membawa 
sesuatu yang berbeda de- 
ngan rilis sebelumnya.m 


dengan UpenVZ 


sama dengan developer 

OpenVZ, akan merilis 
pre-built Ubuntu virtual 
machine, yang mempermu- 
dah seorang sistem admi- 
nistrator untuk membuat 
sistem Ubuntu yang sudah 
dispesifikasikan hanya 
dalam hitungan waktu be- 
berapa menit saja. Menurut 
rencana, project pre-made 
virtual server dan desktop 
Ubuntu 7.10 berbasikan 
OpenVZ ini akan dirilis 
pada Januari 2008. 


Pp... Ubuntu bekerja 


Untuk mendapatkan 
virtual mesin tersebut, 
pengguna cukup men- 


download sebuah template 
software Ubuntu dari situs 
OpenVZ yaitu di http:// 
openvuz.org/download/ 
template. Dengan template 
ini, mereka dapat men-set- 


@openvz 


up OpenVZ VMs (virtual 
machines) dari server atau 
desktop Ubuntu lainnya 
pada sebuah sistem Linux 
yang ada. 

Kir Kolyshkin, seorang 
manajer project OpenVZ 
mengatakan, pihaknya 
ingin memberikan cara 
yang mudah dan cepat 
bagi para pengguna untuk 
membangun Ubuntu dalam 
sebuah lingkungan virtual. 
Software ini merepresen- 
tasikan sebuah usaha dari 
kolaborasi Canonical, se- 
bagai sponsor komersial 
Ubuntu untuk memudah- 
kan para sistem adminis- 
trator untuk membangun 
desktop atau server Ubun- 
tu dengan cepat.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 02/2008 


5 


AKTUAL 


Avidemux 


Avidemux salah satu aplikasi video editor/ 
converter terbaik yang terdapat di Linux, 
telah merilis Avidemux 2.4 pada 4 Januari 
2008. Meski bersifat free, aplikasi berbasis 
GTK-- ini memiliki cukup banyak fitur. De- 
ngan menggunakan aplikasi ini, para peng- 
gunanya dapat mengonversi video ke se- 
jumlah format, dan melakukan editing dari 
sejumlah format video. 


LimeWire 


Aplikasi multi-platform Gnutela client yang 
memiliki banyak fitur, yakni LimeWire, telah 
merilis versi terbarunya LimeWire 4.1 4. 
Beberapa fitur yang dimiliki aplikasi ini, an- 
tara lain auto-connect, groups, browse host, 
multiple search, upload throttling, library 
management, dan sophisticated filtering. 
Karena berbasiskan Java, LimeWire dapat 
berjalan di berbagai platform. 


Komitmen CEO Red Hat terhadap 
Open Source 


etelah terpilih menjadi Chief Executive Offi- 
G- Red Hat yang baru, James Whitehurst me- 

ngatakan kalau Red Hat tetap akan melanjutkan 
untuk menjalankan model bisnis yang telah di- 
jalankan sebelumnya, yakni software yang tersedia 
tidak dikenakan biaya, dan sumber pendapatan di 
peroleh dari jasa support kepada kalangan bisnis. 

James Whitehurst mengatakan, Red Hat tetap akan 
menjadi open source, dan akan menjadi pemimpin dalam dunia open source. Red 
Hat juga mengundang siapa saja untuk membantu dalam men-develop aplikasi 
mereka melalui Internet untuk saling berkolaborasi. 

Namun, pendekatan Red Hat dengan kolaborasi tersebut memungkinkan pi- 
hak lain untuk dapat menyalin dan menjual kembali produknya. Oracle Corp 
yang merupakan pembuat software nomor tiga dunia, mulai mendistribusikan 
versi copycat Red Hat Linux pada tahun 2006, dan menawarkan support dengan 
harga yang lebih murah daripada Red Hat. 

Menanggapi hal ini, Witehurst memberi penjelasan kalau memang mudah 
untuk menyalin apa yang sudah dikerjakan oleh pihak Red Hat. Namun Wite- 
hurst sangat optimis kalau Red Hat tetap akan memenangi persaingan, karena 
pihaknya menyediakan pelayanan dan nilai yang lebih baik.m 


Free Software di Dunia Pendidikan Polandia 


kepala sekolah, dan didukung pemerintah setempat, 

merencanakan membuat seri untuk pembelajaran free 
software untuk kalangan pendidikan. Kampanye penggu- 
naan free software ini akan di- 
lakukan pada beberapa sekolah 
setingkat SMU di Polandia. 

Ide awal rencana ini telah 
ada sejak awal tahun 2007, dan 
datang dari seorang siswa beru- 
mur 15 tahun bernama Wojciech 
Ploszaj, yang berasal dari 
Malopolska, Polandia Selatan. 
Wojciech mulai mengadakan 
pertemuan pada sekolah-seko- 
lah. Dalam kesempatan itu, dia 
selalu membicarakan keuntung- 
an penggunaan Linux sebagai 
sistem operasi utama, dan juga penggunaan free software 
sebagai alternatif penggunaan proprietary software. 

Foundation for Free and Open-Source Software 
(FWIOO), sebuah lembaga untuk software berbasis 
free dan open source, bersama-sama dengan Jakilinux. 


P..- FLOSS Foundation bekerja sama dengan para 


org, setelah mendengar inisiatif dari Wojciech, segera 
membuat sebuah halaman wiki, di mana mereka dapat 
menjelaskan ide dari rencana aktivitas yang akan dilaku- 
kan dan memberikan semangat kepada kaum muda untuk 
bergabung sebagai pembicara 
pada event yang sama di semua 
negara. Lebih dari 200 sukare- 
lawan telah bergabung pada 
minggu pertama. Dan jumlah 
tersebut sepertinya akan terus 
bertambah. 

Pada Juni 2007, kegiatan mu- 
lai terencana lebih baik, dan mu- 
lai mencoba untuk mendapat- 
kan sponsor. Tadeusz Dziuba, 
seorang pemerintah setempat, 
merupakan orang yang kali per- 
tama mendukung kegiatan ini. 
Setelah itu, para sponsor lainnya mulai berdatangan. 
Novell, Mandriva, Oracle, dan UX System, menawarkan 
produk mereka untuk di distribusikan dengan gratis pada 
sekolah pilihan. Pembagian CD gratis juga diberikan oleh 
komunitas Ubuntu lokal dan LinuxEduClD.m 


6 


02/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


3000 PC Berbasis Debian di 
Sejumlah Sekolah Brazil 


ihak Departemen Pendidikan 
Pasi akan memberikan 3000 
PC berbasis Debian kepada se- 
jumlah sekolah yang terdapat di 
pedesaan Brazil. Semua PC terse- 
but akan memiliki printer yang 
kompatibel dengan Linux, dan 
layanan support selama 36 bulan. 
Beberapa bulan lalu, Departemen 
Pendidikan Brazil juga telah mem- 
beli 90.000 PC berbasis Debian 
GNU/Linux, dengan wireless card, dan printer laser yang kompatibel dengan 
Debian. Semua itu telah terinstal pada 9000 sekolah di Brazil. Departemen 
Pendidikan juga telah menggunakan situs virtual resmi pemerintah dengan 
tujuan untuk memberikan penawaran kepada para pre-gualified vendor un- 
tuk menyediakan permintaan PC berbasis Debian 4.0 Etch. 
Distro Debian 4.0 Etch yang terinstall di PC, memungkinkan pihak seko- 
lah untuk mengubahnya sesuai kebutuhan. Selain itu, sudah tersedia juga 
distro Debian 4.0 yang sudah di kustomisasi pada situs Departemen Pendidi- 


RPM 


Pada 5 Januari 2008, telah dirilis versi 
terbaru dari RPM, yakni RPM 5.0.0. Para 
developer RPM telah berkerja selama tujuh 
bulan untuk membuat versi stable dari paket 
manajemen yang banyak digunakan oleh 
sejumlah distro ini. Pada versi terbarunya, 
RPM sudah mendukung format kompresi 
Bzip2 dan LZMA. Sejumlah fitur juga ter- 
dapat dalam pendefinisian file spec RPM. 


Trixbox 


Distro Trixbox yang banyak digunakan un- 
tuk mempermudah proses konfigurasi VolP 
Asterisk PBX, telah merilis Trixbox 2.4.0 
pada 5 Januari 2008. Distro turunan CentOS 
5.1 ini, telah memuat versi terbaru Asterisk, 
yakni Asterisk 1.4, serta FreePBX 2.3. Selain 
penyertaan sejumlah aplikasi terbaru, distro 
ini juga sudah menambah dukungan terha- 
dap sejumlah hardware. 


kan Brazil untuk dapat digunakan oleh sekolah-sekolah di Brazil.m 


Asterisk, Generasi Masa Depan Dunia Telekomunikasi 


munikasi dan konsultan yang sangat tertarik tentang 

aturan pada software open source dalam industri tele- 
pon. Dia mengatakan kalau open source sebagai generasi 
masa depan dari telekomunikasi, dan sangat berguna un- 
tuk perusahaan enterprise besar dalam membantu mere- 
ka mendesain sistem telepon yang berhubungan dengan 
alur bisnis mereka. Menurut Howe, hanya software open 
source yang dapat melakukan hal ini. 

Howe mengatakan open source adalah kunci untuk 
sistem telepon yang sesuai dengan keinginan setiap pe- 
rusahaan. Dunia telekomunikasi biasanya merupakan 
lingkungan yang sangat tertutup. Dalam hal teknologi 
dan pembangunan, mereka mengontrol setiap aspek dari 
pengetahuan yang ada. Ide untuk membuat open dan 
memperbolehkan kustomer untuk memiliki kontrol terse- 
but merupakan ide yang tidak pernah terpikirkan. 

Asterisk merupakan dasar yang dipakai Howe untuk 
kebiasaan komunikasinya. Asterisk merupakan engine 
telepon open source penuh fitur yang telah diadopsi oleh 
banyak perusahaan sebagai pelarian dari sistem telepon 
berbayar dalam usaha menghemat dana perusahaan dan 
mengembangkan kontrol lebih pada infrastruktur mereka. 


( Howe merupakan seorang developer teleko- 


Howe telah 

bekerja di dunia 
telekomunikasi 
sejak akhir tahun 
80-an, dan untuk 
kali pertama dia - 
mencoba software S eris 
open source GNU 
C compiler (GCC). 
Selang beberapa tahun, dirinya percaya kalau open source 
memiliki kekuatan untuk merubah dunia telepon. Kini, 
Howe mengatakan kepada pelanggannya supaya jangan 
khawatir tentang solusi yang diberikannya open source 
atau bukan. Para pelanggannya hanya butuh solusi yang 
segera tersedia. 

Solusi telepon open source sangat fleksibel. Sebagai 
contoh, Howe mengambil secara bersamaan call center 
untuk sebuah perusahaan umum besar. Mereka memi- 
liki 10 call center di seluruh dunia. Isu pertama yang ada 
adalah, jika salah satu call center dalam keadaan down 
karena kurang tenaga atau suatu masalah, mereka memi- 
liki teknologi yang tersedia untuk meneruskan panggilan 
ke call center yang lainnya.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2008 


7 


OPINI 


| Made Wiryana 


Hukum Moore vs 
Parkinson-Reiser 


5 


IN 


| (9 teknologi lama, misal menjalankan 


| NG 


Membaca artikel "A Plea for Lean 
Software", Niklaus Wirth, IEEE 
Computer, 1995, mau tidak mau 
membawa pikiran saya ke upgrade 
sistem operasi yang sedang terjadi. 
Ketika saya upgrade dari OpenSUSE 
10.2 ke 10.3 pada eyecandy, tetapi 
biaya akan kebutuhan perangkat 
keras yang diperlukan sangat 
meningkat sekali. 

Mau tidak mau humor yang 
dilontarkan Wirth pada paper ter- 
sebut ada benarnya. Humor tersebut 
berkaitan dengan Hukum Moore 
yang sering digunakan orang untuk 
menunjukkan kemajuan kecepatan 
prosesor. — Sayangnya, kecepatan 
pertumbuhan proses itu tidak 
dirasakan pengguna karena hambat- 
an-hambatan hukum lainnya. 
Pertama hukum Parkinson, walau 
kapasitas memori saat ini juga 
bertambah, tetapi kecendurungannya 
perangkat lunak cenderung memiliki 
kebutuhan memory yang juga lebih 


ergantian tahun membuat blog- 
posphere dipenuhi refleksi 2007 
atau resolusi 2008. Tapi, saya 
lebih memilih dengan 
membaca-baca artikel bidang kom- 
puter yang tergolong klasik, sembari 
menghubungkan dengan kondisi per- 
kembangan teknologi komputer saat 
ini. Juga sembari mencoba teknologi- 


cara 


ulang OpenGEM di atas FreeDOS. 


cepat bertambah melebihi kecepatan 
penambahan memori. Kedua hukum 
Reiser, laju perangkat lunak men- 
jadi lambat mengalahkan laju pe- 
rangkat keras menjadi lebih cepat. 
Dengan kata lain perangkat lunak 
cenderung menjadi bloatware. 


harus menerima begitu saja tanpa 
bisa memilih walau tidak meng- 
gunakannya. Sangat berbeda den- 
gan perangkat lunak open source, 
pengguna dapat memilih fitur mana 
yang digunakan, baik dengan cara 
mengonfigurasi sendiri atau me- 
minta pihak ketiga melakukan hal 
itu. Sehingga tidak heran, upgrade 
dari OpenSUSE 10.2 ke 10.3 dapat 
berjalan baik dengan perangkat 
keras yang sama. 

Tentu saja Wirth tidak asal 
omong, karena dia tergolong ilmu- 
wan yang juga turun ke lapangan. 
Dia telah membuktikan dalam 
kurun waktu 1986-1989 dan hanya 
berdua. Dia telah membuat sistem 
operasi, GUI, kompiler, sampai apli- 
kasinya termasuk mendisain work- 
station dari tingkat perangkat 
kerasnya. Termasuk dokumentasi 
untuk pengajaran. Hal itu dimung- 
kinkan karena prinsip disain yang 
baik dan mempertimbangkan hal 
penting vs hal tambahan dilakukan 
dari awal. Apalagi sistem ini men- 
jadi ringan karena tidak didisain 
untuk tertutup, sehingga tidak mem- 
butuhkan lapisan-lapisan penutup 
yang membebani sistem. 

Saat ini industri komputer lebih 
berperan dalam menentukan apa 
yang dipelajari di kampus. Sering- 
kali hal ini menyebabkan hasil riset 
tentang teknologi yang baik men- 
jadi tidak populer hanya karena 


KL 
Sangat berbeda dengan perangkat lunak 
open source, pengguna dapat memilih 
fitur mana yang digunakan...,, 


Salah satu yang menyebabkan 
hal itu adalah dijejalkannya fitur 
dan eyecandy pada perangkat lu- 
nak. Produsen perangkat lunak 
tidak memisahkan mana fitur yang 
wajib ada dan mana fitur yang 
"enak bila ada". Sehingga konsumen 
perangkat lunak (terutama produk 
closed source atau proprietary), 


industri belum menerimanya atau 
merasa tidak menginginkannya. Ke- 
beradaan program open source men- 
jadikan semacam perlawanan 
tentang tekanan industri. Ini dapat 
dimulai oleh kaum akademisi terma- 
suk dari negara berkembang yang 
memiliki keterbatasan dana untuk 
pembelian perangkat keras baru.m 


8 


02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Teknologi dan Budaya 


aman dahulu kala 
dongeng sebelum tidur saja), 
katakanlah di 
dahulu kala, pertukaran ilmu 
banyak dilakukan dengan 
lisan. Silang pendapat dilakukan 
dengan cara berdiskusi atau ber- 
debat. Masing-masing pihak mem- 
buat argumentasi secara runut dan 
menggunakan teknik orasi untuk 
meyakinkan pihak lawan bahwa 


(seperti 
zaman Yunani 


cara 


opininya merupakan yang paling benar. 


Dunia tulis menulis, meskipun sudah 
ada (lihatlah warisan tulisan huruf 
Yunani dan angkanya yang nyleneh 
itu) kalah populer dengan lisan. 
Siapa yang mahir berbicara, dialah 
yang menang dalam argumentasi. 
Muncullah teknik orasi sebagai 
bagian dari ilmu yang dianggap 
penting. 

Penyebaran ilmu pada saat itu 
sangat lambat. Orang harus belajar 
dengan cara langsung mendengarkan 
seorang guru atau membaca naskah 
tulisan yang jumlahnya terbatas, 
karena harus ditulis oleh tangan. 
Belum lagi transportasi pada masa 
itu masih sangat primitif sehingga 
distribusi tulisan sangat terbatas. 

Muncullah teknologi percetakan. 
Buku kemudian dapat diproduksi 
secara massal dengan relatif cepat 
dan dengan biaya yang terjangkau. 
Mulailah orang bergegas untuk menu- 
liskan idenya dalam bentuk tulisan. 
Teknologi transportasi juga sudah 
mulai berkembang sehingga 
penyebaran buku sudah lebih baik. 

Akibat dari teknologi ini orang 


mulai mendewakan metoda penye- 
baran ilmu dengan menggunakan 
media tulisan. Ini masih berlaku 
sampai sekarang. Tulisan di jurnal 
lebih dihargai dari memberikan 
presentasi lisan. 

Jika Anda lihat, budaya “Barat” 
adalah budaya baca tulis maka 
bangsa kita masih belum beranjak 


keterbatasan bandwidth, penye- 
baran informasi yang dapat dilaku- 
kan adalah dalam bentuk teks saja. 
Lagi-lagi, bangsa Barat-lah yang 
diuntungkan dengan adanya inter- 
net karena budaya baca tulisnya. 

Teknologi telekomunikasi makin 
membaik sehingga bandwidth men- 
jadi makin lebar dan (di beberapa 
tempat) harganya menjadi makin 
murah. Adanya bandwidth yang ma- 
kin lebar ini memungkinan orang 
untuk bertukar informasi multi- 
media, tidak sekadar teks saja. Situs 
YouTube.com merupakan salah satu 
contoh situs yang sangat haus akan 
bandwidth besar. 

Teknologi sekarang memung- 
kinan untuk melakukan penye- 
baran ilmu secara lisan (visual) 
kembali. Saya bisa mengikuti 
(potongan atau rekaman) kuliah 
atau pelajaran melalui Internet. 
Artinya pendidikan atau penye- 
baran ilmu secara lisan tidak bisa 
lagi dikecilkan fungsinya. Untuk 
bangsa Indonesia yang tampaknya 
terhenti di dunia lisan, hal ini meru- 
pakan sebuah karunia. 

Bangsa barat yang sudah ter- 
lanjur terbiasa dengan budaya baca 
menulis mungkin harus belajar un- 
tuk menggunakan paradigma baru 
ini. Sementara itu, seharusnya kita 
bisa lebih siap dalam meng- 
optimalkan teknologi ini untuk 


pendidikan atau penyebaran ilmu 
secara lisan tidak bisa lagi dikecilkan 
fungsinya.,, 


dari budaya lisan. Namun, jangan 
khawatir karena ternyata budaya 
lisan akan mendapat tempat yang 
layak kembali. 

Adanya perkembangan teknologi 
informasi dan telekomunikasi mela- 
hirkan Internet yang mampu me- 
nembus batas ruang (dan waktu?). 


Proses penyebaran ilmu dapat 
mengalir tanpa batas fisik lagi. 
Namun pada mulanya, karena 


mencari solusi penyebaran ilmu 
yang lebih cocok dengan budaya 
lisan kita. 

Bagaimana melakukan pencari- 
an kata dalam sebuah berkas yang 
berisi rekaman suara atau video? 
Apakah Anda bisa mengembangkan 
search engine yang bisa menelusuri 
isi sebuah berkas percakapan? Ini 
kesempatan Anda untuk membuat 
sejarah.m 


10 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Komunitas Open Source 


isinya 


enarik juga jika kita semua 
mengetahui 
organisasi yang melakukan 
peneraan terhadap program- 
berbasis open source. Karena pada 
kenyataannya, dunia open source itu 
seperti sebuah gudang besar dan 
segala macam dari yang 
bermanfaat sampai yang hanya ide 
dasar saja. Coverity's Scan membu- 
at pemantauan keamanan 


adanya satu 


dan 


perbaikan yang dilakukan produk open source. 


Peranti lunak tersebut dikelom- 
pokkan oleh Scan ke dalam yang 
namanya RUNG, dan secara periodik 
mereka memberikan laporan ke 
masyarakat tentang peranti lunak 
yang sudah mencapai perbaikan yang 
tinggi dan aman dipakai. Di awal 
tahun 2008 ini, Scan mendaftarkan 
11 peranti lunak open source sebagai 
yang aman dipakai, yaitu Amanda, 
NTP, OpenPAM, OpenVPN, Overdose, 
Perl, PHP, Postfix, Python, Samba, 
dan TCL. Peranti lunak yang sudah 
banyak dipakai seperti Apache, 
Firefox, FreeBSD, Sguid, dan banyak 
lagi sudah masuk RUNG sebelumnya 
dan sudah aman dipakai. 

Setelah hampir dua tahun saya 
berusaha di bidang penerapan open 
source, memang terasa sekali bahwa 
yang dimaksud open source sebagai 
sebuah produk yang gratis dan dapat 
dipakai dengan enak, tidak selalu 
betul. Banyak kendala yang masih 
merupakan pertanyaan yang belum 
ada jawabannya. Misalnya kesulitan 
tenaga ahli di Indonesia yang ilmu- 
nya tinggi, tetapi tidak memiliki da- 


sar yang kuat, sehingga kalau ada 
perkembangan mereka hanya me- 
ngerti potongan-potongan besar, 
dan akhirnya tidak mampu melaku- 
kan perbaikan lebih lanjut. 

Yang menarik juga dari upaya 
yang dilakukan oleh Scan ini 
adalah terpampangnya beberapa pi- 
ranti lunak di setiap RUNG atau 
pemantauan yang mereka lakukan, 
sehingga membuktikan bahwa 
peranti lunak berbasis open source 


komunitas Indonesia, tetapi perkem- 
bangannya belum optimal. 

Memang sudah banyak upaya pe- 
nyempurnaan dan sosialisasi Linux 
di Indonesia, malah sampai tingkat 
menteri dan lebih dari lima depar- 
temen bergabung untuk membuat 
gebrakan yang heboh, namun dalam 
kenyataannya tantangan berat di- 
alami oleh pemakai yang memang 
belum mampu menjalankan dan me- 
manfaatkan teknologi tersebut. 

Kesulitan penerapan open source 
di Indonesia kemungkinan disebab- 
kan terbatasnya orang pinter yang 
mau berbagi ilmu di komunitas. 
Biasanya, begitu ada personal yang 
menonjol dari komunitas, maka 
yang bersangkutan langsung masuk 
ke dunia bisnis dan pada saat yang 
bersamaan, kita sudah kehilangan 
satu nara sumber, karena sudah 
dipastikan yang bersangkutan tidak 
mau lagi berkiprah di dunia bebas, 
apalagi kalau bisnisnya berkaitan 
erat dengan teknologi yang 
dikuasainya. 

Sebetulnya, kejadian ini bukan 
hanya terjadi di Indonesia saja, te- 
tapi juga di negara lain atau negara 
yang sudah maju. Hanya saja jum- 
lah tenaga ahli yang masuk ke ko- 
munitas lebih banyak ketimbang 
yang keluar, sehingga satu produk 
atau komunitas tersebut tidak me- 
rasa kehilangan, karena tetap ber- 
jalan seperti biasanya. 

Saya sendiri sebetulnya merasa- 
kan bagaimana susahnya bergaul di 


KL 
Kesulitan open source di Indonesia 
disebabkan terbatasnya orang 
yang mau berbagi ilmu...,, 


ini memang betul-betul suatu te- 
robosan yang harus dengan upaya 
penyempurnaan dan perbaikan 
yang tidak pendek. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan perkembangan 
sistem operasi Linux, yang sudah 
hampir sepuluh tahun beredar di 


komunitas teknologi informasi 
Indonesia, karena kebanyakan 
orang keluar masuk dengan cepat 
sekali, dan yang keluar lebih 
banyak dari yang masuk, apalagi 
kualitas etikanya masih rata-rata di 
bawah standar.m 


12 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Paket libraries di Linux 
Saya mau menyampaikan sedikit 
usulan, dan mungkin banyak peng- 
guna Linux di tanah air ini setuju 
dengan apa yang saya utarakan. 
Bagaimana jika InfoLINUX sebagai 
pionir majalah Linux di tanah air, 
dapat memberi penjelasan tentang 
apa kegunaan libraries/packages di 
masing-masing distro (cukup distro- 
distro yang popular saja). Apalagi cu- 
kup banyak para pemula Linux yang 
bingung tentang bagaimana memain- 
kan format multimedia yang umum, 
misal MP3, DVD, MPEG, AVI, 3GP, 
WMV, WMA, dan sebagainya. Akan 
lebih baik lagi, jika seandainya lib- 
raries/packages tersebut dapat juga 
disertakan dalam bonus CD/DVD 
majalah InfoLINUX. 

Bayu Patriatmanto - via e-mail 


Terimakasih atas usulannya. Jika 
yang Anda maksud penjelasan ten- 
tang kegunaan libraries atau paket 
adalah penjelasan tentang semua 
libraries atau paket yang terdapat di 
Linux, hal ini jelas tidak dapat kami 
lakukan — mengingat — banyaknya 
libraries dan paket yang terdapat di 
Linux. Sebagai pembanding, distro 
Debian saja memiliki lebih dari 
14000 paket. Namun jika yang Anda 


maksud adalah bagaimana cara 
memainkan — format multimedia 
seperti MP3, MPEG, DVD, dan 


sebagainya, pembahasan mengenai 
hal ini sudah sering kami ulas di 
majalah InfoLINUX. Sebagai 
referensi, coba baca kembali rubrik 
Workshop Distro InfoLINUX edisi 
09/2007. Untuk paket codec video 
w32all yang berisi sejumlah codec 
multimedia yang restricted, juga 
dapat Anda temukan dalam bonus 
DVD InfoLINUKX edisi ini. 


Tutorial Compiz Fusion 
Saya mau reguest, nih. Bagaimana 
kalau InfoLINUX membahas secara 
tuntas mengenai Compiz Fusion, 
atau dibuat dalam sebuah buku 
khusus. Karena saya sangat tertarik 
melihat demo yang saya download 
dari Youtube mengenai Compiz Fusi- 
on. Saya sudah mencoba Compiz 
Fusion, namun sampai saat ini be- 
lum berhasil juga. Apakah diper- 
lukan spesifikasi hardware tertentu, 
karena untuk komputer saya meng- 
gunakan VGA yang share, tipe Mot- 
herboard ASUS SGL-VM. 
Terimakasih atas bantuannya jika 
membalas reguest dari saya. 

Setianto - via e-mail 


Reguest Anda sudah kami penuhi. 
Silahkan lihat kembali tutorial 
"Efek 3D Desktop Canggih dengan 
Compiz Fusion" yang terdapat di 
majalah InfoLINUX edisi 01/2008. 
Beberapa distro, seperti Ubuntu 
7.10, Fedora 8, dan Mandriva Power- 
pack 2008, bahkan sudah menyer- 
takan secara default paket Compiz 
Fusion yang dapat Anda gunakan 
secara mudah. Untuk persyaratan 
hardware agar dapat menjalankan 
Compiz Fusion, salah satunya 
adalah kebutuhan 3D VGA Card 
yang “dapat berbasis ATI atau 
nVIDIA. Untuk mengetahui bera- 
gam solusi permasalahan yang terja- 
di saat menggunakan  Compiz 
Fusion, silahkan akses url http://wi- 
ki.compiz-fusion.org. 


PDF InfoLINUX 

Saya masih newbie dalam mempe- 
lajari Linux, dan kemarin saya 
membeli InfoLINUX edisi 12/2007. 
Setelah saya baca, pada InfoLINUX 
edisi 01/2008 akan disertakan 


bonus PDF InfoLINUX. Berkaitan 

dengan hal tersebut, ada beberapa 

pertanyaan yang ingin saya sampai- 
kan: 

1. Bagaimana cara mendapatkan 
edisi InfoLINUX yang telah ter- 
bit seperti bulan 01/2006 dan 
01/2007? 

2. Kalaupun tidak bisa menda- 
patkan edisi awal tahun, bagai- 
mana caranya agar saya dapat 
memperoleh file PDF InfoLINUX 
dari edisi pertama terbit sampai 
tahun 2007? 

3. Saya ingin belajar jaringan un- 
tuk pemula, seperti untuk rental 
komputer, atau usaha kecil lain- 
nya. Bagaimana saya dapat mem- 


peroleh informasi atau situs 
untuk belajar jaringan yang mu- 
dah dan lengkap? 


Teguh - via e-mail 


Langsung menjawab pertanyaan, 

1. Untuk mendapatkan majalah 
InfoLINUX edisi yang telah ter- 
bit, silahkan hubungi bagian 
Sirkulasi  InfoLINUX dengan 
Bpk Hery di (021) 4682-6816, 
7079-6499, atau email ke sirkula- 
si@infolinux.co.id. 

2. File PDF InfoLINUX, saat ini 
hanya tersedia pada Bonus DVD 
InfoLINUX regular edisi 01/2007 
dan 01/2008. Selain pada kedua 
edisi yang sudah terbit tersebut, 
untuk saat ini kami belum dapat 
memenuhi permintaan Anda. 

3. Di Internet, cukup banyak situs 
yang dapat dijadikan rujukan 
belajar administrasi sistem di 
Linux. Salah satu situs yang 
cukup bagus untuk Anda jadikan 
rujukan — belajar administrasi 
sistem di Linux adalah htt- 
p://www.howtoforge.com. 


14 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TESTILINUX 


Studi Mandiri, Pemuas 
Dahaga Belajarku 


ega rasanya, karena baru dua minggu 

belajar Linux saya sudah berhasil 

menginstal Linux. Yup, semuanya 

jadi mudah berkat bonus PCLinusOS 
2007 dari LivecD bonus InfoLiINUX edisi 
08/2007. Sudah lebih dari sepuluh tahun 
saya ingin mengerti dan menggunakan Linux, 
tapi percobaan instalasi pertama yang kala 
itu bermode teks dan membingungkan tidak 
berjalan mulus. Maka, keinginan untuk bergaul 
dengan Linux pun saya tunda dulu. 


Perburuan Linux yang 
pertama: CentOS 4.3 


Perjumpaan dengan Linux berawal dari perbin- 
cangan ringan saya dengan staf TI di perusa- 
haan tempat saya bekerja, namanya Bayu. Dari 
majalah InfoLINUX di atas mejanya, saya mem- 
buka percakapan sekitar Linux. Saya menge- 
mukakan permasalahan proses instalasi Linux 
yang sulit kepadanya, dan Bayu menyarankan 
saya mencoba menggunakan CentOS 4.3 yang 
sudah berhasil dia gunakan sebagai server SAP 
dan berjalan stabil. Akhirnya berbekal empat 


“.Dilihan distro 
yang banyak tanpa 
mengerti dasarnya 
justru menjadikan 
suatu kebingung- 
al... 


o 


buah CD Centos 4.3 darinya, saya mencoba 
enginstal ke komputer saya, dengan spesifi- 
kasi Pentium lll-300, RAM 128 MB, yang me- 
mang saya persiapkan sebagai laboratorium uji 
Linux. 

Proses instalasi CentOS 4.3 akhirnya saya 
ulai. CD pertama saya masukkan ke perang- 
kat CD-RW, dan tampil pilihan yang mudah un- 
tuk diikuti. Ada rasa deg-degan, kalau proses 
nstalasi tidak berjalan mulus. Sambil dag-dig- 
dug, saya memperhatikan proses yang tampil 
di layar komputer saya. CD pertama OK, lalu di 
minta memasukkan CD ke-2, dan seterusnya, 
kurang lebih satu jam telah lewat dan hore! 
nstalasi Linux pertamaku berhasil. Pada perco- 
baan kali ini saya cukup puas, karena tampilan 
desktop cukup mudah dimengerti. 


— 


5 


Re-Install kedua: Ingin 
mencoba Ubuntu 


Meski sudah merasa puas menginstalasi 
CentOS 4.3, akan tetapi saya juga ingin men- 
coba Linux dari distro keluarga Ubuntu, namun 
Ubuntu menuntut spesifikasi hardware yang 
lebih tinggi. Padahal saya memiliki 3 versi CD 
Ubuntu 6.06 LTS (versi 64-bit, Mac, dan In- 
tel) yang saya peroleh gratis dari situs Ubuntu. 
Sayangnya, versi ini membutuhkan persyaratan 
hardware yang tinggi, dan kebetulan tidak co- 
cok dengan hardware yang saya miliki saat ini. 
Akhirnya saya menemukan Kubuntu 5.01 yang 
bisa saya instal. Proses instalasi kedua ini juga 
berhasil dengan baik. 


Pasang dan copot 
aplikasi 


Sebagai pengguna komputer yang mudah 
tergelitik oleh aplikasi tambahan, saya ingin 
menambahkan sebuah program pengelola 


perpustakaan ke dalam sistem saya, karena di- 
minta membantu kakak saya mencari program 
open source untuk perpustakaan. Pada saat 
itu saya menemukan OpenBiblio dan Senayan. 
Keduanya membutuhkan web server Apache, 
MySOL dan Php. Akhirnya, saya mulai mencari 
paket kombinasi ketiganya, dan berhasil mene- 


mukan LAMPP (Linux-Apache-MySOL-Php). 
Selain itu, saya juga mencoba menginstalasi 
aplikasi lain dari www.kde-apps.org, dan mulai 
muncul berbagai masalah paket dependensi 
saat akan menginstalasi. 

Kebingungan mulai muncul, karena terdapat 
beberapa macam paket aplikasi, mulai dari pa- 
ket dari distro Debian GNU/Linux yang berakhi- 
ran “.deb, atau dari Red Hat Package Manager 
yang berakhiran “.rpm, serta aplikasi manaje- 
men paket seperti Synaptic, APT, Kpackage. 

Pada problem paket dependensi, tidak 
semua aplikasi yang saya download dari www. 
kde-apps.org dapat saya instal. Barang kali ada 
yang salah dengan distro yang saya gunakan, 
begitu yang terdapat di benak saya. Mulailah 
saya mencari distro yang cukup memberi kele- 
luasaan dan kemudahan bagi pemula seperti 
saya ini. Pencarian ini membawa saya mene- 
mukan distro berikutnya, PCLinuxOS 2007. 


Re-Install ketiga: 
PCLinuxOS 2007 


Dari pengalaman instalasi Linux, menurut saya 
yang paling interaktif dan mudah adalah PC- 
LinuxOS-2007 karena bisa di jalankan dengan 
LiveCD. Setelah berhasil menginstal PCLinuxOS 
prioritas saya adalah menginstal Kpackage (dari 
http://linuxstation.net/pub/pclinuxos/apt/pc- 


16 02/2008 » INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESTILINUX 


A 
Home 
Most Used Applications 
(O File Manager - Super User Mode 
8 KPackage 
@ Terminal Program - Super User Mode 


All Applications 
“& More Applications 


» Graphics 
"di Sound 
?”@ Video 
, 


Actions 


(CJ Recent Documents 
MJ System Menu 
& Run Command... 


A 


Home 


Most Used Applications 


(@ File Manager - Super User Mode 


$ KPackage 


&) Terminal Program - Super User Mode 


All Applications 


“& More Applications 
& Internet 


& GIMP 


1 W G9view 
"| @ Kalbum 


3 KFax 


3 KFaxView Action, 


“4 KGhostview 
& Kover 
GX KPDF 
Gd KSnapshot 
#& Kuickshow 
“ KView 
'R Openoffice.org Draw 


(5S Recent Documents 
MJ System Menu 
& Run Command... 


CSR 4x showFoto 


Gambar 1. Menu aplikasi Ksnapshot di PCLinuxOS 2007. 


linuxos/2007), karena Synaptic yang disertakan 
tidak bisa saya gunakan untuk menambah pa- 
ket aplikasi dari CD/DVD. 

KPackage adalah manajemen paket dalam 
bentuk GUI untuk RPM, Debian, Slackware, dan 
BSD. KPackage merupakan bagian dari K Desk- 
top Environment yang terintegrasi dengan KDE 
file manager. Dengan Kpackage, saya leluasa 
untuk melakukan pasang dan copot aplikasi 
tanpa harus terkoneksi ke Internet dan juga 
tanpa harus menggunakan Konsole. 


ta la PCLinux0S 


kali pertama 
Setelah mantap dengan distro PCLinuxOS 2007, 
saya mulai mempelajari isinya. Inilah yang ingin 
saya cari. Pertama saya ingin mencari aplikasi 
yang dapat meng-canture tampilan screen dan 
dapat saya copy paste ke dalam Open0ffice.org 
Writer. Mulailah saya menelusur K Menu yang 
akan muncul bila Anda mengklik icon . Kmenu 
erdiri dari tiga bagian, paling atas nantinya akan 
berisi aplikasi terakhir yang paling sering Anda 
gunakan (Most Used Applications), All Applica- 
ions — yang terdiri dari kelompok menu More 
Applications, Internet, Multimedia, Office, Sys- 
em, Others, sementara bagian ketiga Actions — 
erdiri atas Find, System Menu, Run Command, 
Switch User, Lock Session, Log Out. 
Satu hal yang menarik dari PCLinuxOS 2007 
adalah adanya Kongueror, yakni sebuah aplikasi 
yang tri-fungsi untuk kebutuhan file manager, 
web browser, dan universal document viewer. 
Artinya dengan Kongueror kita dapat melaku- 
kan proses Copy, Cut, Move, Paste, Make/De- 
lete Folder pada tab1, melakukan browsing 
Internet pada tab2, dan membaca dokumen 


Z, XSane 


PCLiruxOS 


Gambar 2. Menu aplikasi terminal di PCLinuxOS 2007. 


dalam berbagai format, misal membaca file 
PDF pada tab3, dan seterusnya. 


XAMPP Sebagai 
pengganti LAMP 


Bagaimana menginstalasi LAMPP di PCLinuxOS 
2007 dan membuat menu untuknya? Karena 
saya sering menggunakan Apache, MySOL, 
dan Php untuk aplikasi web baik HTML maupun 
berbasis CMS seperti Joomla, saya perlu meng- 
instal LAMPP. Anda bisa men-download file 
source xampp-linux-1.6.4.tar.gz di http://www. 
apachefriends.org/en/xampp-linux.html. 
Apakah PCLinuxOS-2007 tidak menyer- 
takannya? Sejauh penelusuran saya dengan 
Synaptic dan Kpackage, PCLinuxOS-2007 tidak 
secara otomatis menginstal web server Apache, 
MySAL, dan Php. Pilihan saya jatuh pada LAMPP 
karena untuk menginstallnya hanya membutuh- 
kan satu baris perintah saja untuk diketik pada 
Terminal Program Super User Mode lalu setelah 
itu membuat Shortcut menu di K Menu agar tidak 
perlu masuk ke Terminal Program Super User 
Mode setiap kali akan menyalakan LAMPP. 


Openlffice.Org, cantik 
di lingkungan Linux 

Sudah cukup sering saya menggunakan ap- 
likasi open source OpenOffice dalam platform 
Windows XP akan tetapi tampilan icon, warna 
dan tampilannya kurang menarik, membo- 
sankan tegasnya. Tetapi, ketika saya menggu- 
nakan PCLinuxOS-2007 tampilannya Sungguh 
berbeda, cantik dan mudah digunakan. Artikel 
ini saya buat dengan menggunakan Open0f- 
fice Writer. 


Linux dan Filosofi 
Belajar-praktik-mahir 
Saya mempunyai filosofi belajar “dengan setapak- 
demi setapak menjalani, berangsur-angsur lebih 
mengerti, manakala lengkap pengetahuan ini, 
terasa mudah mewujudkan keinginan hati”. 

Sebagai sebuah sistem open source, Linux 
bersifat sangat fleksibel sehingga dapat dikem- 
bangkan sesuai keperluan dan kreativitas penggu- 
nanya, sehingga mendorong munculnya berbagai 
distro yang bervariasi. Dampaknya bagi pemula, 
pilihan distro yang banyak tanpa mengerti dasar- 
dasarnya justru menjadikan suatu kebingungan 
dan resistensi untuk mempelajarinya. 

Namun dengan munculnya PCLinusOS 2007, 
sangat memudahkan pemula seperti saya untuk 
mempelajarinya dan makin penasaran untuk men- 
dalami Linux. Keterbukaan dan fleksibilitas Linux 
adalah lingkungan yang tepat bagi pembelajar TI 
yang senang belajar secara otodidak dan mandiri. 
Ditambah dengan sumber dan referensi yang 
bertebaran di Internet, memberikan akses yang 
berlimpah untuk memperdalam pengetahuan. 

Tanpa harus sejalan dengan pendidikan formal 
dalam bidang TI, melalui Linux kita bisa mengerti 
tentang TI dan komputer, client-server, network- 
ing, dan lain sebagainya. Segeralah bermigrasi ke 
Linux. Saya menyebutnya Linux: Studi teknologi 
mandiri, pemuas dahaga belajarku. 

Titus Permadi (titus@newarmada.co.id) 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 
menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 17 


TES REVIEW 


Inovasi 


Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 


AN 906 ketat op |- T DD Br @- 
| (Startpage «|IB antennajjava « 
| souree Menigan | (ES ea 


Pro... dx (Files (services 
? @ calculatorApp BSisa3PGh || 
» & GUlFormExamples 


9 The Tools» palette Manager» Swing/AWT Components menu itet 


Position/Direction 


" Direction (21: /140.000 


Height (mJ: |110.000 
Height is Lower Edge (Not Center) 


Navigator Inspector — dx 


System 
& BB Form Antenna | 


Channels: (2 Watts: 12.001 


Antenna Type: |Kathrein 742151 


B3 yrramel 

» BJ jpanel1 Panel) 
ws jLabeli (Label) 
vs jLabel2 (Label) 


Electrical Downtilt From (s1: |0.000 


Polarization: (Xx tas" 


C3 iTertrield2 IjTextrield) | Freguency From IMHal: (943.000 
| 


@- jcheckBoxl IJCheckBor 
Ilipanel2fipanel jr 
1 Ik 


edora selalu menawarkan suatu ino- 

vasi baru yang berikutnya banyak 

digunakan oleh distro lain. Setelah 

fitur SELinux security framework 
dan AIGLX graphics kali pertama di- 
perkenalkan oleh Fedora, banyak distro 
besar lain yang memasukan fitur ini ke 
dalam versi terbaru distronya. 

Kejadian yang hampir mirip, mung- 
kin akan berlaku juga pada rilis Fedora 
8 kali ini. Pada versi terbarunya, Fedora 
memperkenalkan suatu theme baru yang 
memiliki nama “Nodoka'. Theme terbaru 
dari Fedora ini memiliki kemampuan 
untuk berganti warna wallpaper secara 
otomatis sesuai dengan waktu yang ter- 
dapat pada sistem komputer. 

Fedora 8 juga memperkenalkan suatu 
audio daemon baru bernama Pulse Dae- 
mon. Dengan menggunakan Pulse Dae- 


mon, Anda tidak perlu lagi dipusingkan 
dengan penggunaan beragam output 
seperti ALSA, ESD, atau artsd. Semua- 
nya cukup di kontrol dari sebuah panel. 
Untuk merasakan fitur yang ada pada 
distro Fedora 8, silakan instalasikan 
sendiri DVD Fedora 8 yang disertakan 
dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 
Beralih ke rubrik lain pada edisi ini. 
Pada rubrik “Software”, InfoLINUX 
mengulas dua aplikasi berbasis Java. 
Pertama adalah NetBeans, sebuah IDE 
berbasis Java yang memiliki banyak fi- 
tur, dan cukup powerful. Yang kedua 
adalah Alice. Aplikasi ini dapat menjadi 
bahan pembelajaran programming yang 
baik kepada para pelajar, karena proses 
pembelajaran yang terdapat pada ap- 
likasi ini menggunakan metode visual.m 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


18 02/2008 w INFOLINUX 


Distro 

Fedora 8 19 
MEPIS antiX 7.01 19 
Software 

Alice 2.0.7 20 
NetBeans 6.0 20 
Game 

TecnoballZ 0.92 22 
Tennix! 0.5.0 22 
Buku 

Linux Firewall 23 


Practical Ruby for System 23 
Administration 
Pro Apache Tomcat 6 23 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 


NS 


Prosedur “Linux Ready” “NT, 
Sebuah PC atau note- " s 
book yang mendapatkan Kam 
predikat “Linux Ready”, ”-S- 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 

dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 

Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah, 
Ubuntu 7.10, Fedora 8, dan open- 

SUSE 10.3. 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


DESKTOP/SERVER 
Fedora 8 


@rications Faces system ALOU 


PEMBUAT Fedora Project SITUS http://fedoraproject.org 

KERNEL 2.6.23.1 DESKTOP GNOME 2.20.1, KDE 3.5.7 

OFFICE OpenOffice.org 2.3.0 GRAPHICS GIMP 2.4.0, GThumb 2.10.7 
MULTIMEDIA Totem 2.20.1, Rhythmbox 0.11.2, Sound Juicer 2.20.1 
INTERNET Firefox 2.0.0.8, Evolution 2.12, Pidgin 2.2.2-1 


epat berselang enam 

bulan setelah rilis Fe- 

dora 7, tim Fedora 
Project kembali merilis 
Fedora 8 dengan code na- 
me  werewolf. Seperti 
biasa, setiap rilis terbaru 
dari distro Fedora pasti 
memperkenalkan suatu 
fitur baru yang dihadir- 
kan oleh distro ini. 

Beberapa teknologi ba- 
ru yang diperkenalkan 
Fedora 8, di antaranya, 
penggunaan theme Nodo- 
ka yang dapat berganti 
wallpaper secara otoma- 
tis sesuai perubahan wak- 
tu, audio daemon baru 
bernama Pulse Audio, ser- 
ta penyertaan Codec Bud- 
dy untuk mendukung 
suatu restricted audio- 
video format. 

Sejumlah aplikasi ter 
baru, juga sudah diserta- 
kan pada distro ini. 
Sebut saja desktop GNO 
ME 2.20.1 dan KDE 3.5.7 
Open0Office.org 2.3, GIMP 
2.4.0, dan Firefox 2.0.0.8. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 256 MB 


Jika menginginkan paket 
desktop KDE 4, Anda da- 
pat menginstalasikan da- 
ri repositori paket Fe 
dora Project. 

Selain itu, versi Fedora 
Spins juga diperkenalkan 
pada Fedora 8. Fedora 
Spins merupakan distro 
varian Fedora 8 yang ber- 
isi paket software untuk 
kebutuhan yang spesifik. 
Saat ini, para developer 
Fedora sudah menyedia- 
kan tiga distro Spins dari 
Fedora 8, yakni Gamers, 
Developer, dan Electronic 
Lab.mSup 
Fungsionalitas (2096) MN NN : 2.0 


Fitur (4090) MENNNNNNND 2.5 
Kemudahan (309) MENENNNEND: 2.0 


Dokumentasi (109) MENENENEND : 9.5 


LIVE CD/DESKTOP 


MEPIS antiX 7.01 


PEMBUAT MEPIS SITUS http://antix.mepis.org 

KERNEL 2.6.22 DESKTOP IceWM 1.2.33, Fluxbox 1.0.0 
OFFICE Abiword 2.4.6, Gnumeric 1.6.3 GRAPHICS mtPaint 3.11 
MULTIMEDIA XMMS 1.2.10, MPlayer 1.0, Grip 3.3.1 

INTERNET Iceweasel 2.0.0.10, XChat 2.8.2, Pidgin 2.2.2 


EPIS antiX 7.01 

dengan code name 

Lysistrata, merupa 
kan distro versi light 
weight yang diturunkan 
dari SimplyMEPIS 7.0. 
Karena sifat desktop:nya 
yang ringan, tak heran 
jika distro ini sangat 
cocok digunakan untuk 
para pemilik PC sekelas 
Pentium II, dengan mini- 
mal RAM 64 MB. 

Saat kali pertama di- 
jalankan, LiveCD MEPIS 
antiX akan mencari reso- 
lusi yang sesuai dengan 
monitor yang digunakan. 
Setelah masuk ke layar 
halaman GDM login, 
Anda dapat memilih 
akan masuk ke windows 
manager  IceWM atau 
Fluxbox dengan mene- 
kan tombol F1. 

Setelah itu, Anda da- 
pat segera login ke hala- 
man desktop-nya dengan 
memasukkan kalimat "de- 
mo" pada kotak 'user- 
name dan password. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : 2 GB 
Memory : 64 MB 


Untuk  menginstalasi 
MEPIS antiX ke dalam 
harddisk, Anda dapat 
menggunakan menu Ad- 
min/Tools » Mepis Admin 
» Install, dari window 
manager Fluxbox. 

Jika ditanya password, 
masukkan dengan kata 
"root". Setelah itu, Anda 
dapat mengikuti wizard 
yang diberikan untuk 
melakukan proses instala- 
si. Menariknya lagi, se- 
jumlah restricted audio- 
video format sudah didu- 
kung secara default oleh 
distro ini.mSup 
Fungsionalitas (2096) MI 


Fitur (4090) MEREEEEDON: 7-5 
Kemudahan (309) MENENEENOD: 3.0 


Dokumentasi (109) MENENENDOD: 7.0 
RATING 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 19 


SOFTWARE 


PROGRAMMING/EDUCATION 


Alice 2.0.7 


(2.0.7) - Imedia/sda3/Data/NaskahKerjaan/Februari2008/Download/alice linux/Alice/Reguired/examplew3 


It Tools Help 


@eate new event) 


3 


@ringTosster 
@coaster 
@reriswneet 
@ringTossRight. 


BaseAnimationLoop 
lanimation 


create new 
create new 


egin gently 
genuy - /n 


in genty — mi 


pa emo 


egin gentuy - Imorem 


'a- | move down — (10 meters — duration - 4 seconds — style - begin genuy — 'm 


a- move left |15 meters — duration — 4 seconds — style - begin genuy 


Do in order, “Do together | If/Eise Loop, “While For all in order ' Forall together, | 


PEMBUAT Caitlin Kelleher «ckelleher@cse.wustl.edu» 
SITUS www.alice.org 

LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 
HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 
DEPENDENSI Sun JDK »—— 1.5 


elajar pemrograman 

itu sulit? Mungkin 

jawabnya ya, kalau 
yang terbersit dalam piki- 
ran hanya proses merang- 
kai source code yang pan- 
jang. Untuk menangani 
hal ini, ada baiknya Anda 
mengenal aplikasi berna- 
ma Alice ini. 

Alice merupakan apli- 
kasi pemrograman yang 
didesain untuk kalangan 
pelajar yang ingin 
mempelajari bahasa pem- 
rograman berorientasi ob- 
ject. Dengan Alice, para 
pelajar dapat mengenal 
dasar pemrograman keti- 
ka membuat project ga- 
me sederhana. 

Untuk dapat menjalan- 
kan aplikasi ini, Anda 
perlu menginstalasi pa- 
ket Sun JDK terlebih 
dahulu. Setelah itu, Anda 
dapat langsung menja- 
lankan program run-alice 
untuk memulai Alice. 
Pada menu awal, akan 
terdapat empat pilihan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 150 MB 
Memory : 512 MB 


tutorial yang dapat Anda 
pilih untuk mengenal ca- 
ra penggunaan Alice. 
Pada tutorial tersebut, 
Anda dituntun untuk me- 
mahami apa itu method, 
object, maupun kode 
yang menyusun suatu ani- 
masi secara menyenang- 
kan. Ikuti satu per satu 
tahapan yang diberikan 
pada tiap tutorial ter- 
sebut. Setelah memahami 
tutorial yang diberikan, 
Anda dapat langsung 
membuka beberapa con- 
toh project yang telah di- 
sertakan.mSup 


Fungsionalitas (309) MEMMEMEMNU : 9.0 
Fitur (3090) MENENNNNND: 9.0 
Dokumentasi (2096) MI : 


MENEENNDOD: 7.5 


Kemudahan (2096) 
RATING 


PROGRAMMING/IDE 


NetBeans 6.0 


7 NetBeans IDE 6.0 


File Edit View NNavigate Source Refactor Build Run Profile Versioning Tools Window Help 


Aagu XO90 kemomel, TN 5-0: 


Proj.... x (Files 


(senicas V| (star page H|EI Antenajava « 


COD -| | palette 


|? @ calculatorapp Source (besi! | NA Si Naarkh R3 seng 
Is & GulFormExamples Dpanel 
5 Source Packages 9 The Tools» Palette Manager» Swing/AWT Components menu item allows you to madify tH| — 
STM Stameles | Erabbed pi 
Hak spiit pane 
E?contacteditor java Posko Direction Pai 
@rindijava #- Direction (J1 4140.000 an 
| 8 @ Libraries 5 2 ar bil (E Tool Bar 
| Height ImJ: |110.000 
| ge lm Eh Desktop F 
Height is Lower Edge (Not Center) 
| 2 2 (internal Fi 


Navigator Jinspector ——.@x 
Is BB Form antenna 
|» & other components 
3 Bl Frame) 
3 | jpanel1 (jpanel) 
um jLabel) (jLabel) 
| "si jLabel2 (Label) 


System 


Channel: 


Antenna Type: 


CA jTextrield2 IjTextrield) | 
| @- jcheckBox1 (JCheckBo| 

b Mipanel2fipanel oo”) Iv 
Ka 1 Ik 


Electrical Downtilt From (”J: 
Polarization: 


Freguency From (MHz): 


No Propertier 
2 Watts: |12.000 Aadjust 
Kathrein 742151 S 
0.000 To: (10.000 AAdjust 
X-tas" - 


943.000 To: (951.000 Adjust 


Output 
CalculatorApp (run) « Java DB Database Process 


x GlassFish V2 « 


cownHostException: serverl.example.con: serverl.exanple.com. 
Network Server - 10.2.2.0 - (485682) started and ready to accept connections on port 1527 at 2008-01-05 05:16:59.53 


IK 


PEMBUAT Sun Microsystems 
SITUS www.netbeans.org 


LISENSI CDDL/GPL2 MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Sangat baik 


DEPENDENSI Sun JDK »- 1.5 


agi sebagian besar 

programer Java, Net 

Beans merupakan sa- 
lah satu IDE favorit yang 
banyak digunakan. Pada 
Desember 2007, Sun Mic- 
rosystem telah merilis 
versi terbarunya, ,yakni 
NetBeans 6.0. 

Pada versi terbarunya 
ini, NetBeans mening- 
katkan dukungan yang 
sudah ada untuk Java EE, 
termasuk dukungan Java 
Persistence, EJB 3, Struts, 
JSP, JAX-RPC, JAXP, dan 
JAX-WS. Seperti versi se- 
belumnya, NetBeans su- 
dah mendukung penuh 
proses development untuk 
semua tipe aplikasi ber- 
basis Java, baik itu J2SE, 
web, EJB, maupun J2ME. 

NetBeans juga memi- 
liki sejumlah IDE Packs 
dan Add-Ons yang dapat 
menambah fungsionalitas 
NetBeans. Beberapa ba- 
hasa pemrograman dan 
tools seperti Ruby, C/C--, 
SOA, dan UML, juga su- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 1 GB 
Memory : 512 MB 


dah didukung oleh Net- 
Beans. Selain itu, Net- 
Beans juga mendukung 
project sistem berbasis- 
kan Ant, control version 
system, dan refactoring. 

Untuk dapat mengins- 
talasikan NetBeans, pas- 
tikan paling tidak paket 
Sun JDK 5.0 Update 12, 
atau JDK 6.0, sudah ter- 
instalasi dengan baik 
pada sistem Anda. Selan- 
jutnya, Anda cukup men- 
jalankan file installer 
netbeans-6.0-linux.sh un- 
tuk memulai proses insta- 
lasi NetBeans.mSup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (3096) MI 2 
Fitur (3096) 


20 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


GAME 


ARCADE 


TecnoballZ 0.92 


PEMBUAT Bruno Ethvignot xbruno@tlk.biz- 
SITUS http://linux.tIk.fr/yames/TecnoballZ/ 
LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI SDL »- 1.2, SDL-mixer »— 1.2, libmikmod2 »— 31.11 


ecnoballZ merupakan 

game breakout, yang 

terdiri atas 50 level 
game dan 11 spesial level 
game. Inti dari game ini 
adalah menghancurkan 
semua blok yang terda- 
pat pada setiap level 
permainan. 

Untuk  menghancur- 
kan semua blok, Anda ha- 
rus dapat memantulkan 
bola dengan tepat menu- 
ju ke blok yang ingin 
dihancurkan. Harap ber- 
siaga pula dalam meng- 
gerakan pemantul yang 
Anda miliki, agar bola 
tidak sampai melewati 
garis permainan. 

Jika semua bola yang 
Anda miliki keluar dari 
garis, maka nyawa Anda 
akan berkurang satu. 
Secara default, jika Anda 
menghabiskan 5 nyawa, 
maka permainan akan 
berakhir. 

Saat permainan ber- 
langsung, pada blok yang 
terkena pantulan bola, se- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


lain bonus uang biasanya 
juga terdapat bonus lain. 
Bonus yang diberikan 
dapat berupa ekstra bola, 
ekstra senjata, ekstra pe- 
mantul, ataupun ekstra 
penambahan ukuran bola 
menjadi lebih besar. Man- 
faatkan dengan baik 
bonus ini untuk mem- 
percepat kemenangan. 
Jika bonus yang Anda 
terima sudah mencukupi, 
Anda juga dapat berbe- 
lanja senjata maupun bo- 
la tambahan, yang dita- 
warkan pada setiap akhir 
level permainan.BSup 
Grafik (3096) : 
Fitur (4090) MENEEEENON : 8.0 
ompabiitas (209) MMMNNNDODD : 6.5 


Dokumentasi (109) MENEENENOD : 8.0 
RATING 


SPORT 


Tennix! 0.5.0 


PEMBUAT Thomas Perl cthp@perli.net- 
SITUS http://icculus.org/tennix 

LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI SDL »- 1.2, SDL-image »- 1.2, SDL-mixer »—— 1.2 


alah satu cabang olah- 

raga yang cukup ban- 

yak memiliki pengge 
mar adalah tennis. Di Li- 
nux, terdapat salah satu 
game yang mengangkat 
Tennis sebagai tema per- 
mainan, yakni Tennix! 

Tennix! merupakan ga- 
me berbasis bahasa C 
yang menggunakan Sim- 
ple DirectMedia Layer 
(SDL). Selain dapat di- 
mainkan dalam mode 
single player, game ini 
juga dapat dimainkan 
dalam mode two player. 

Setelah masuk ke da- 
lam permainan, untuk 
player 1 Anda dapat 
menggunakan shortkey w 
untuk bergerak ke atas, s 
untuk bergerak ke ba- 
wah, dan d untuk meng- 
gerakan raket. Untuk 
player 2, shortkey yang 
digunakan adalah o, 1, 
dan k. Untuk bermain 
dalam modus Full Scree- 
n, Anda dapat menekan 
tombol £. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 1 MB 
Memory : 256 MB 


Ada beberapa tip un- 
tuk memenangkan per- 
mainan dalam game ini. 
Beberapa di antaranya 
yaitu, gerakan raket An- 
da setelat mungkin untuk 
mempercepat arah pe- 
ngembalian bola. Laku- 
kan juga servis awal se 
cepat mungkin ke tempat 
yang sulit terjangkau 
oleh lawan. 

Tip terakhir, jika la- 


wan berada di posisi 
bawah lapangan, kem- 
balikan bola secepat 


mungkin ke posisi atas la- 
pangan.mSup 

Hasil Pengujian 

Grafik (3096) MENEEEEDON 7.0 


Fitur (4096) MERENNDODD : 6.5 
Kompabilitas (209) MENENENDOD : 7. 


Dokumentasi (109) MENENEENOD : 3.0 
RATING 


22 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Linux Firewall 


PENGARANG Michael Rash 
PENERBIT No Starch Press 
TERBIT September 2007 
HARGA US$49.95 (336 halaman) 
ISBN 1-5932-7141-7 

BONUS - 


plikasi iptables dapat menjadi 

aplikasi firewall yang dapat 

diandalkan. Buku berjudul 
Linux Firewalls: Attack Detection 
and Response with iptables, psad, 
and fwsnort, menjelaskan cara 
membuat sistem keamanan yang 
baik secara mendalam. 

Pembahasan buku ini, banyak 
berhubungan dengan cara peng- 
gunaan iptables untuk mekanisme 
keamanan. Selain iptables, buku 
ini juga membahas cara mengom- 
binasikan iptables dengan paket 
aplikasi PSAD dan fwsnort. 

Pada Bab awal, dijelaskan se- 
cara singkat mengenai iptables. 
Untuk para sistem administrator 
yang sudah ahli, pada Bab 5-7 
dijelaskan teknik menggunakan 
aplikasi PSAD atau iptables log 
processor yang berguna untuk 
membuat kebijakan firewall ber- 
dasarkan log yang dihasilkan oleh 
firewall. Buku ini juga membahas 
teknik penggunaan Snort In- 
trusion Detection System dan me- 
nerjemahkan hasilnya ke iptables 
dengan menggunakan fwsnort.mSup 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Practical Ruby for 
System Administration 


PENGARANG Andre Ben Hamou 
PENERBIT Apress 

TERBIT Juni 2007 

HARGA $44.99 (239 halaman) 
ISBN 1-5905-9821-0 

BONUS - 


uby merupakan bahasa pem- 

rograman berorientasi objek 

yang mulai banyak digemari.. 
Ruby juga mulai banyak diguna- 
kan untuk berbagai tugas adminis- 
trasi sistem. Buku berjudul 
Practical Ruby for System Admi- 
nistration, menjelaskan beragam 
aspek tentang pemrograman Ruby 
untuk administrasi sistem. 

Dalam buku ini, selain pemba- 
hasan artikel, Anda juga akan 
menemukan contoh kode Ruby 
yang berkenaan dengan admi- 
nistrasi sistem. Pembahasan awal 
dimulai dengan pengenalan dasar 
Ruby sebagai bahasa pemrogra- 
man berorientasi objek. 

Pembahasan berlanjut kepada 
beragam topik yang berhubungan 
dengan administrasi sistem, se- 
perti manipulasi dan penyimpanan 
data, penanganan tugas, dan moni- 
toring jaringan. Untuk topik 
administrasi sistem kelas enter- 
prise, terdapat topik seperti meng- 
hubungkan Ruby ke LDAP server, 
koneksi database dan XML, dan 
monitoring bandwitdh.mSup 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Pro Apache Tomcat 6 


PENGARANG Matthew Moodie 
PENERBIT Apress 

TERBIT Maret 2007 

HARGA US$39.99 (325 halaman) 
ISBN 1-5905-9785-0 

BONUS - 


pache Tomcat dikenal sebagai 

web server yang banyak di 

gunakan untuk menjalankan 
aplikasi Java berbasis web. Buku 
berjudul Pro Apache Tomcat 6 ter- 
bitan Apress ini menjelaskan ber- 
bagai aspek yang berhubungan 
dengan Apache Tomcat. 

Penjelasan dalam buku ini ha- 
nya berkutat pada konfigurasi 
Apache Tomcat 6. Buku ini berisi 
banyak petunjuk praktis cara 
instalasi, termasuk file sistem, 
database, web server, dan tips 
meningkatkan performa di Apache 
Tomcat 6. 

Pembahasan setiap Bab berki- 
sar mengenai proses instalasi, kon- 
figurasi, authentikasi, security, dan 
cara terhubung ke web server lain. 
Setahap demi setahap, Matthew 
Moodie menjelaskan isi file konfi- 
gurasi Apache Tomcat 6, seperti 
security, auto-deployment, remote 
deployment, dan data source. Se- 
lain itu, buku ini juga menjelas- 
kan penggunaan Java atau JSP, 
dan cara menghubungkannya ke 
Apache Tomcat 6.mSup 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 23 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


LINTERNET 1 


Miro 1. 


ternet akan menjadi kebutuh- 

an primer. Kecenderungan 
mendapatkan hiburan dari Internet 
semakin besar. Bahkan dengan se- 
makin mudahnya membuat saluran 
Internet TV, setiap orang dapat 
membuat layanan Internet TV sen- 
diri dari komputer pribadinya. 

Miro merupakan aplikasi untuk 
menonton Internet TV/video dari 
beragam sumber secara streaming. 
Hal ini sama mudahnya seperti me- 
nonton dari layar televisi terrestrial 
biasa. 

Aplikasi ini juga mendukung Bit- 
torrent RSS aggregator dengan video 
playback yang sudah terintegrasi. 
Anda mesti menambahkannya ter- 
lebih dahulu. Miro merupakan ba- 
gian dari platform Democracy Inter- 
net TV, yang menyertakan publikasi 
via news aggregator atau Broad- 
cast Machine, dan dari daftar video 


P..- masa mendatang dunia In- 


bookmark yang terdapat pada situs 
Videobomb.com. 

Dalam aplikasi Miro, sudah ter- 
dapat sub-directory TV yang memu- 
dahkan penggunaan Internet TV 
bagi para pengguna pemula sekali- 
pun. Aplikasi ini dapat menampil- 
kan channel TV yang dibuat oleh 
Broadcast Machine, sama baiknya 
dangan beragam layanan video lain 
yang terdapat di Internet. 

Miro juga terintegrasi dengan 
dua komponen utama dari platform 
Democracy, yakni Channel Guide 
untuk mempromosikan channel dan 
Video Bomb untuk memudahkan 
end-user mempromosikan kembali 
suatu video yang dirasanya bagus, 
kepada pengguna lainnya.MSu 


PEMBUAT: Participatory Culture Foundation 
SITUS: www.getmiro.com 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: BitTorrent, libXine 
REOUIREMENT: - 


INDEX ON 
THE DISC 


DVD 


/Komunikasi 


DISC BOOT oo Skype 1.4.0 
ooo Fedora 8 

/Multimedia 
(Backup 00 Subsonic 3.3 
00 Fog 0.08 00 Whaawmp 0.2.6 
oo 07z0.7.0-1 

/Networking 
/Browser Oo Banjar 0.7 
Oo Firefox 3.0b2 
00 Opera 9.25 /Pendidikan 


oo Icexam 5.1.001 


/Codec 


00 Video /Plugins 

oo Flash Player 9 
/Development 
oo JDK 6u3 /Printing 

00 Glabels 2.2.0 
/Download 


00 Azureus 3.0 /Rubrik 

00 Games 
/Driver 00 Software 
00 VGA-Card 00 Tutorial 
00 WLAN 00 Workshop 
(Email /Sistem 
00 Thunderbird Oo NX-Client 3.1.0-2 

2.0.0.9 

IUtiliti 
IInternet 00 Gpsdrive 2.10pre4 
00 Mambo 4.6.3 00 Ndiswrapper 1.51 
oo Miro 1.0 00 Reconstructor 2.7 


oo Wikyblog 1.5.7.2 


O - On The DVD Regular 
O : On The DVD Ekonomis 
O - Disc Boot 


/Keuangan 
oo Mjrz 1.0.27 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


24 02/2008 


INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Reconstructor 2.7 


a RESOnSIFU Elo SE 
Customization (Optional) 
Ubuntu Live CD Version: 6-10 
Esimstes ISO See: (1) - NswB 
Boot Soreen | Gnome |Apt! Live CD | Mocules | 


Use the following to set user Informatlan and the 
live od hostname. (usoful for sah, cto.) 


| usemame: 


| User Full Name: | 


Password: (7 


Hostname: | 


& Feconstrucior TER 


Finished. ISO located at: /home/shazlett/ubuntu-custom.Is0 


Oeuniso| 


“ 


(6) Reconstruotor Team, 2007 
Credits: 


redits: 
evan nazleti - development 
markus may - developmenv/translation 
john reese - development: 
harun hurma - graphics/translation 
Many, many ihanks to the ransiators both on and off Rosetta: 
denis devedjian, nicolas pontoizeau, matheus pacheco de andiade, 
asior zorila, timo elbert, pioro lenzo, your Irioroas, honik vinti 
Latah hlletae 


Membuat distro sendiri dan tidak 
ingin mengalami berbagai macam 
kesulitan? Coba saja aplikasi Recon- 
structor gratis yang satu ini. Dengan 
menggunakan aplikasi ini, Anda 
dapat dengan mudah membuat dis- 
tro Live CD berbasiskan Ubuntu 
Linux. Aplikasi ini menggunakan 
Ubuntu Linux Live CD sebagai 
pondasi pembuatan distro Live CD. 
Lalu, Anda tinggal melakukan re- 
mastering. Dengan Reconstructor, 
para pengguna dapat mengubah 
tampilan boot screens (usplash), set- 


TCExam 5.1.001 


Ba Ba 


ting gnome, serta menambah atau 
mengurangi paket software, yang 
terdapat pada Live CD Ubuntu. 
Setelah semua hal yang diinginkan 
pada distro ciptaan Anda selesai 
dilakukan, Anda dapat langsung 
membuat file iso. Distro Anda siap 
untuk di sebar-luaskan ke sesama 
pengguna Linux.MSu 


PEMBUAT: Reconstructor Team 

SITUS: http://reconstructor.aperantis.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: Python 

REOUIREMENT: - 


Selain mendukung project green 
peace karena bersifat paperless, e- 
exam juga lebih bersifat fleksibel 
karena dapat dilakukan dari mana 
saja. Salah satu aplikasi yang dapat 
Anda gunakan untuk membuat 
layanan seperti ini adalah TCExam. 
TCExam merupakan aplikasi ber- 
basis web yang dapat menghasilkan 
dan memanajemen tes dan ujian se- 
cara online. Dengan menggunakan 
TCExam, Anda dapat membuat se- 
jumlah nomor untuk tes, topik, per- 
tanyaan, dan jawaban. Aplikasi ini 


juga dapat menghasilkan skor dari 
setiap tes ataupun ujian yang telah 
dilakukan oleh peserta tes. Fitur 
lain, aplikasi ini dapat menghasil- 
kan laporan dalam format XHTML 
atau PDF, mendukung multiple-an- 
swer guestion dan free-answer gues- 
tion, dan memiliki opsi untuk meng- 
atur lamanya waktu ujian.M'Su 


PEMBUAT: Tecnick.com S.r.I. 
SITUS: www.tecnick.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: Apache, PHP, MySOL 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IMULTIMEDIAJ 


Subsonic 3.3 


Ingin berbagi koleksi musik? Coba 
gunakan Subsonic. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi media stream- 
er berbasis web, yang menyediakan 
akses ke koleksi musik yang Anda 
miliki. Subsonic mendukung kon- 
versi secara on-the-fly dan proses 
streaming dari format audio lain 
seperti wma, flac, dan ape.MSu 


PEMBUAT: Sindre Mehus 

SITUS: http://subsonic.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Windows 
REOUIREMENT: - 


ISISTEMJ 


NX Client 3.1.0-2 


De esaas 


@sossaafjan 


tricam Br 


, 5» 


Jika Anda ingin melakukan remote 
desktop ke PC lain dalam suatu ja- 
ringan, coba gunakan NoMachine 
NX Client. Aplikasi ini merupakan 
terminal server yang cepat untuk 
sistem berbasiskan protocol X11. 
Saat ini, NX juga dapat ditrans- 
lasikan dan di embed ke protocol 
MS Windows Terminal Server dan 
VNC menggunakan X/NX.MSu 


PEMBUAT: NoMachine 

SITUS: www.nomachine.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Windows, NX Server 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX mM 02/2008 25 


SOFTWARE PILIHAN 


IINTERNET) 


Control Panel 


Login User Editing 


Syndication / Feeds 


Pada platform Linux, sudah ter- 
dapat sejumlah aplikasi yang 
dapat digunakan untuk mem- 
buat blog. WikyBlog menawarkan 
kelebihan dari sekedar membuat 
blog. Selain blog, aplikasi ini juga 
menggabungkan fungsi Wiky yang 
menyerupai Media Wiki.MSu 


PEMBUAT: Josh Schmidt 

SITUS: www.wikyblog.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: Apache, PHP, MySAL 
REOUIREMENT: - 


GpsDrive 2.10pre4 


P4 
Geschwindigkeit Imi/hl -ohe- 


0.0 A 
Kitung Kurs 8 Linge .Zeltzum Zi Kortendaei 
3 Maa assNN 


Salah satu aplikasi GPS yang dapat 
Anda gunakan secara free adalah 
GpsDrive. Aplikasi ini dapat me- 
nampilkan posisi Anda, dari perang- 
kat GPS yang mendukung NMEA, 
pada tampilan peta yang dapat di 
zoom. File peta yang ditampilkan, 
akan terpilih secara otomatis ber- 
dasarkan posisi dan skala yang di- 
inginkan. Peta yang dipilih akan 
ditampilkan berdasarkan resolusi 
terbaik, dan dapat di-download me- 
lalui Internet. GpsDrive juga dapat 
dikombinasikan dengan aplikasi 


festival, untuk menghasilkan output 
koordinat dalam bentuk suara. Un- 
tuk hardwarenya sendiri, GpsDrive 
dapat digunakan oleh hampir semua 
perangkat penerima GPS dari Gar- 
min yang mendukung output serial, 
maupun perangkat penerima GPS 
merk lain yang sudah mendukung 
protocol NMEA.MSu 


PEMBUAT: Fritz Ganter 
SITUS: www.gpsdrive.de 
LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: GTK-- 2.2 
REOUIREMENT: - 


IMULTIMEDIAJ 


Whaawmp 0.2.6 


Tag Wnsswimee Sisa 


Eile Edit View Help Ve (Cp 20 


Whaaw! Media Player merupakan 
audio/video player yang meng- 
gunakan framework gstreamer. 
Aplikasi ini sudah mendukung 
modus full screen. pencarian, dan 
merubah setting warna video. Se- 
lain itu, aplikasi ini menyerupai 
aplikasi Totem media player. Su 


PEMBUAT: Jeff Bailes 

SITUS: http://home.gna.org/whaawmp 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: GTK-- 2.8, GSstreamer-Python 
REOUIREMENT: - 


Mambo 4.6.3 


C8 Opname G: 


Mambo merupakan aplikasi Content 
Management System (CMS) yang 
memiliki banyak fitur. CMS yang 
sudah banyak menerima penghar- 
gaan ini, sudah digunakan oleh lebih 
dari 6 juta website. Apalagi Mambo 
bersifat open source dan bebas di- 
gunakan tanpa perlu membayar. 
Dengan menggunakan Mambo, 
seorang user tidak perlu memiliki 
pengetahuan mengenai HTML atau- 
pun kode pemrograman PHP untuk 
membuat atau mengelola website 
yang dimilikinya. Aplikasi ini sudah 


menyediakan halaman konfigurasi 
yang cukup friendly, di mana para 
penggunanya cukup melakukan 
point dan klik konfigurasi yang di- 
inginkan untuk website-nya, beri- 
kut isi yang akan ditampilkan pada 
website. Setelah itu, website instant 
berbasiskan Mambo siap untuk di 
tampilkan ke Internet.MSu 


PEMBUAT: Mambo Foundation 

SITUS: http://Source.mambo-foundation.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: Apache, PHP, MySOL 
REOUIREMENT: - 


26 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Banjar 0.8 


ni ee Ta 


Welcome to Banjar 


Tea 


(Client List 
aa ea 


5 - GE: 04 Ktps - Max. BOT: 1 Man: 105) 


Is 120 ups - Max, SLOT: 0 -MARK: 102) 
Lao anon APAx Alpnuo) ip Address Ietoriman jai 


Pengaturan maupun pembatasan 
bandwidth, dapat Anda atur dengan 
menggunakan aplikasi te dan iptab- 
les. Jika dirasa masih sulit karena 
berbasiskan command line, coba gu- 
nakan Banjar. Bandwidth justifica- 
tion for administrator atau yang di- 
singkat Banjar, merupakan aplikasi 
manajemen banwidth berbasiskan 
web sebagai front-end untuk tc dan 
iptables, yang ditujukan untuk ka- 
langan warung Internet maupun 


para pengguna dapat membuat se- 
kumpulan rule untuk membatasi 
penggunaan bandwidth ke Inter- 
national bandwith atau IIX band- 
width. Anda juga dapat membuat 
sekumpulan rule dengan iptables 
pada aplikasi ini. Menariknya lagi, 
Banjar merupakan aplikasi buatan 
dalam negeri! Su 


PEMBUAT: Anton Raharja 
SITUS: http://banjar.sourceforge.net 


SOFTWARE PILIHAN 


IBACKUPJ 


07Z 0.7.0 


Action Profile List ptio Help 


(8 Create Pit Buaat 
Type Security 
Re) Os (PI Soramble 
D soid PI Password 
Fast 5) 0 ma 
(unimied ”—”-) 


"Zip diklaim memiliki kompresi 
lebih baik dari format zip. Untuk 
mempermudah penggunaan 7Zip 
di Linux, gunakan saja front-end 
yang bernama @7Z. Front-end un- 
tuk aplikasi 7Zip ini, dibuat ber- 
basiskan @T4, dan Py@T4. Dengan 
@1Z, urusan back-up dengan 7Zip 
menjadi mudah dilakukan.MSu 


PEMBUAT: Chris Giles 
SITUS: http://k7z.sourceforge.net 


. Tun LISENSI: GPL LISENSI: GPL 
small-medium network administra- | DEPEDENSI: tc, iptables DEPEDENSI: 04, PyOt4, P7Zip 
tor. Dengan menggunakan Banjar, | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
gLabels 2.2.0 IKEUANGANJ 
FE 2 Tn Mjrz R1.0.27 
TA SIR eE Lb ln Bestat | Zoomin Zoom Out 


Kito OoBu YygaKA Kb 


» 
Siaugmt Enterprises 
Ipa st, 


imsameria VA 22016 


a | Ess Critter 


Hen Smmaoli 


Emsil serltter@snsughtcom 
 Phine: (5$S) 123-FAUX 


Tana 


Apakah Anda sering membuat la- 
bel surat, business card, atau label 
CD/DVD? Jika ya, aplikasi gLabels 
dapat menjadi aplikasi yang te- 
pat untuk Anda gunakan. gLabels 
merupakan aplikasi untuk membuat 
label dan business card yang dibuat 
berbasiskan desktop GNOME. Pro- 
jectini didesain untuk dapat bekerja 
dengan berbagai macam laser/ink- 
jet peel-off label dan berbagai kertas 
business card, yang dapat dengan 
mudah Anda temukan di toko yang 
menyediakan kebutuhan kantor. 


Pada pilihan new label dan business 
card yang disediakan, sudah ter- 
dapat puluhan tipe label dan busi- 
ness card yang dapat Anda pilih. 
Mulai dari label untuk disket, surat, 
cover CD/DVD, kartu nama, filling 
label, dan microtube label. Setelah 
itu, tinggal sesuaikan isinya dengan 
kebutuhan Anda.MSu 


PEMBUAT: Jim Evins 

SITUS: http://glabels.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: GTK-- 2.2 
REOUIREMENT: - 


Pusing mengatur keuangan priba- 
di? Coba gunakan Mjrz. Aplikasi 
personal finance ini dapat Anda 
gunakan untuk mengelola keuang- 
an. Mjrz di desain untuk pengguna 
yang tidak familiar dengan prinsip 
akutansi seperti single atau double 
entry accounting. Meskipun pada 
dasarnya aplikasi ini berbasiskan 
double entry accounting. Su 


PEMBUAT: Mjrz 

SITUS: www.mjrz.net 

LISENSI: The Apache License 2.0 
DEPEDENSI: JRE 1.6 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX W 02/2008 27 


UTAMA 


Noprianto 


kan lebih bagus 
apabila kita 
membangun aplikasi 
yang bisa berjalan 
di banyak sistem dengan 
cara semudah mungkin. 


Simak pembahasannya. 


MEMBA 
AKA 


Sebagian besar developer aplikasi, 
dari sisi teknikal, umumnya meng- 
harapkan aplikasi yang dibangunnya 
bisa berjalan di banyak sistem seka- 
ligus, dengan perubahan minimal. 

Masalahnya adalah tidak semua 
sistem memiliki karakteristik yang 
sama dan tidak semua aplikasi 
dikembangkan dengan proses yang 
sama, dengan tool yang memiliki ke- 
mampuan yang sama. Bahkan, untuk 
aplikasi web saja, kita masih ha- 
rus menjumpai masalah web browser 
yang berbeda-beda. 

Tulisan ini sepenuhnya difokus- 
kan pada pembahasan teknikal. Arti- 
nya, kita tidak membahas dari sisi 
bisnis atau asumsi-asumsi program/ 
platform default yang digunakan. 
Tujuannya pembahasan ini adalah 
membahas berbagai ulasan, tip, dan 
trik untuk menjadikan aplikasi se- 
portable mungkin. 

Mari kita bahas lebih lanjut is- 


—ata— 


tilah portabel. Yang pertama, kita 
ingin agar binary program yang kita 
bangun bisa berjalan pada banyak 
sistem Linux sekaligus tanpa meng- 
haruskan user menginstal pustaka- 
pustaka tambahan. Tentu saja, sistem 
target setidaknya harus memenuhi 
syarat dasar, seperti harus memiliki 
GUI. 

Seperti kita ketahui bersama, saat 
ini terdapat ratusan distribusi Linux 
dengan puluhan di antaranya aktif 
dan digunakan oleh cukup banyak 
pihak. Dari puluhan distro tersebut, 
versi pustaka yang digunakan bisa 
sangat berbeda. Ketersediaan pustaka 
juga menjadi masalah lain yang harus 
dihadapi. Idealnya, kita ingin aplikasi 
kita bisa di-copy-kan begitu saja dan 
jalan. Kalau perlu, bisa langsung di- 
jalankan dari USB flash disk. 

Bagaimana dengan ide agar user 
bisa melakukan kompilasi sendiri? 
Seperti yang ditemukan pada dunia 


UN) 
| PORTABEL 


9 
10 


“| 


open source saat ini? Kita, tentu saja 
tidak menentang ide tersebut. Inilah 
yang kita miliki di dunia open source. 
Yang kita lakukan adalah, kita ingin 
agar program kita semudah mungkin 
dijalankan oleh user, yang mungkin 
tidak peduli dengan urusan kompi- 
lasi. 

Yang kedua, kita ingin agar prog- 
ram yang kita bangun bisa dibangun 
ulang dan dijalankan pada sistem 
operasi lain dengan perubahan mini- 
mal pada kode. Tentu saja, program 
yang dimaksud adalah program yang 
tidak berhubungan secara low level 
dengan sistem secara sangat spesi- 
fik. Katakanlah, kita membangun 
program GUI untuk entri data. Bu- 
kan program untuk bekerja dengan 
proses di Linux. Apabila memungkin- 
kan, kita ingin mendukung sebanyak 
mungkin sistem operasi, seperti Win- 
dows, Mac OS X, dan LINUX/UNIX 
clone lain. 


28 02/2008 


INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


#!/usr/bin/python 


print “Helto World" 
$ chmod #x hello.py 


$ 1s -al hello-rwxr-xr-x 1 nop 
users 3073343 2007-12-16 16:33 
heltio" 


$ 1dd hello 
linux-gate.s0.1 -» 
(Oxffffe000) 
Tibpthread.s0.0 -» /lib/ 
Iibpthread.s0o.0 (0xb7£93000) 
libdl-s0:2--»-/lib/libd1-s0o-2 
(0xb7£8£000) 
libutil.s6.1 -» /lib/libutil. 
80.1 (0xb7£8b000) 
etika a9.6 s» /lib/libm.so.6 
— 0xb7£64000) 
Tibe.s0.6 -» /lib/libc.s0o.6 
(0xb7e21000) 
(lib/l1d-linux:80.2 
(0xb2#b4000) 


#include cstdio.h» 


int main(int agrc, char targvil!) 


t 
— erintf (stdout, “Hello Worldin”) 


return 0: 


h 
$ gec -o hello hello.c 


PT apk 
$ ls -al hello 
-rwxr-xr-x 1 nop-users 6402 2007- 
12-16 16:04 hello" 


$ Idd hello 
"“linux-ga 
libe,s0o. 
(0xb7e14000) 
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7£69000) 


80.1 -» (0xffffe000) 
z» /lib/libc.s0.6 


$ gcc -static -o hello hello.c 
Strip yang tidak diperlukan: 

$ objcopy --strip-unneeded hello 
$ 1s -al hello 

-IWXr-Xr-x 1 nop users 500228 


2007-12-16 16:10 hellot 


$ Idd hello 
not.a dynamic executable 


Di tulisan ini, kita lebih menyoro- 
ti pembahasan untuk program lokal 
(text-based dan GUI) dan tidak akan 
membahas program berbasis web. 

Pembahasan akan mencakup sisi 
teknikal seperti bahasa pemrogram- 
an dan pustaka standar sampai bu- 
daya seorang developer. Isu-isu lain 
seperti masalah distribusi program 
juga akan dibahas. 

Semua ini kami persembahkan 
untuk developer agar dapat mengha- 
dirkan program yang dapat berjalan 
di banyak sistem. Juga untuk semua 
pihak yang terlibat agar suatu saat 
kita tidak harus terikat pada sistem 
tertentu. Selamat membaca! 


BAHASA PEMROGRAMAN 
DAN PUSTAKA STANDAR 


Ketika seorang developer ingin mem- 
bangun program, maka developer 
tersebut akan memilih bahasa pem- 
rograman dan kemudian compiler/ 


UTAMA 


interpreter-nya. 

Sebagai contoh, seorang developer 
bisa memilih bahasa C dan compiler 
GCC. Atau, seorang developer bisa 
memilih bahasa Pascal dan memilih 
Free Pascal Compiler sebagai com- 
pilernya. Atau, seseorang bisa me- 
milih Python dengan interpreter dari 
python.org. Atau, memilih PHP, de- 
ngan implementasi dari php.net. 

Ketika kita menjatuhkan pilihan, 
maka kita akan menerima sejumlah 
konsekuensi, seperti: 

@ Karakteristik compiler/interpre- 
ter. 

@ Karakteristik bahasa pemrogram- 
an. 

@ Pustaka standar yang digunakan. 

@ Ketersediaan pustaka tambahan. 

@ Dan lain sebagainya. 


Sebagai contoh, ketika kita me- 
milih menggunakan bahasa C, kita 
mungkin akan berhadapan dengan 
beberapa konsekuensi berikut: 

@ Tersedia banyak compiler. Asum- 
sikan kita menggunakan GCC. 
GCC memiliki sejumlah fitur yang 
mungkin tidak dimiliki oleh com- 
piler lain. Atau, GCC mungkin 
tidak memiliki fitur yang dimiliki 
compiler lain. 

@ Tersedia banyak pustaka tambah- 
an yang siap pakai. 

@ Bahasa C relatif lebih susah na- 
mun lebih compact dan fleksibel. 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Atau, ketika kita memilih meng- 
gunakan Python, maka kita mungkin 
akan berhadapan dengan: 

@ Tersedia cukup banyak pustaka 
standar, namun tidak selengkap 
yang tersedia ketika kita menggu- 
nakan C. 

@ Bahasa python relatif lebih mu- 
dah, namun pada saat runtime, 
kita harus membutuhkan inter- 
preter python (asumsikan kita ti- 
dak menggunakan tool semacam 
standalone excutable freezer). 


Di dalam pembahasan ini, ber- 
bagai konsekuensi seperti wak- 
tu pengembangan dan biaya lain 
pengembangan software akan kita 
abaikan. Mari kita fokuskan pada 
compiler/interpreter, pustaka stan- 
dar dan linking. 

Contoh bahasa pemrograman yang 
akan dibahas adalah: 

@ C (compiler GCC). 
@ Python (python.org). 


Contoh program yang akan diba- 
ngun adalah sebuah program hello- 
world yang berjalan pada modus teks. 
Program helloworld akan mencetak 
sebaris Hello World ke standard out- 
put. 


Bahasa C 
Berikut ini adalah source code hello. 
C: 


'GCC, the GNU Compiler Collection - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)/- Opera, 


Ii ega (/CC6 he GNU Com X | 


UP DA IE mipsigcognu.orgi 


GCC, the GNU Compiler Collection 


The GNU Compiler Collection includes front ends for C, C--, Objective-C, Fortran, Java, and Ada, 


as well as libraries forthese languages (libstdc--, libggj,...), 


We strive to provide regular, high guality releases, which we want to work well on a variety of native 
and cross targets (including GNU/Linux), and encourage everyone to contribute changes and help 
testing GCC. Our sources are readily and freely available via SVN and weekly snapshots. 


u- 
Rx) (IG soogte | 68 


About GCC 
Mission Statemeni 


Beleases 


Steering Committee 
Documentation| 


lnstallation 
Platiorms 


: Testing 
Manual 
Major decisions about GCC are made by the steering committee, guided by the mission statement. EAO 
ISI 
Eurther Readings 
News Status ba 
Mirror sites 


October 7, 2007 
GCC 4.2.2 has been released. 
September 11, 2007 


Current release series: GCC 4.2.2 
Status: 2007-10-09 (regression fixes and docs only). 
Serious regressions. All regressions. 


Binaries 


"Live" Sources 


An experimental parallel mode has been added. 
This is a parallel implementation of many C--- 
Standard library algorithms, like 


Previous release series: GCC 4.1.2 SUN mendpecess 
7 Async readaccess 
Status: 2007-05-28 (regression fixes and docs only). SUN WINE Moag 


Serious regressions. All regressions. 


std: :accumulate, std: : for each, 
std: :transform, orstd: : sort, to give but four 
examples. Code was contributed by Johannes 


Active development: GCC 4.3.0 (changes) 
2007-11-27 (Stage 3). 
Serious regressions. All regressions. 


Development 


Development Plan 
- Tentative Timeline 


Singler and Leonor Frias, with the support of the 
University of Karlsruhe. Assisting were Felix Putze, 
Marius Elvert, Felix Bondarenko, Robert Geisberger, 


Situs web GCC. 


Search our site 


Sontributing 
Why contribute? 
Open projects 
Frontends 
Rankande 


R 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX W 02/2008 29 


UTAMA 


Python Programming Language -- Official Website - Opera (3 Free Pascal - Advanced open source Pascal compiler for Pascal and Object Pascal - Home Page - Opera tx 

Tie Edi View Bookrars Wage Too Hop Tie Edi Viw Brokrare Wegels Tooh Hop 
Ed Nenen T- Bi newtap - 
dar £ IS mipumuwpyinonog! Als) IG secar Inlea BIS IG secar hlea 
search - 2 - 

pu On Advanced Search 
| 
ABOUT Python Programming Language -- Official Website — ———— 


free pascal 


NEWS Python Is a dynamic object-orlented programming language that can be 


used tor many kinds of software development. It offers strong support tor 


NASA uses Python 


DORUMENTATON Integration with other languages and toole, comes with extenelve standard OPEN SOURCE COMPILER FOR PASCAL AND OEJECT PASCAL 


» 
» 
5 
DOWNLOAD 2 | Mibraries, and can be leamed Ina few days. Many Python programmers 
2 
» 
» 


an report substantial productivity gains ana Teel the language encourages the INTRODUCTION GENERAL 
development of higher guality, more maintalnable code. | 
FOUNDATION Home a 
Python runs on Windows, Linux/Unix, Mac OS X, OS/2 Ama, Palm - 2 Overview 3 
PE ERA Handhelds, and Nokia mobile phones. Python has also been portad tothe Java 30 Goes Fackapana. ndunral Lip News a 
and NET vitual maohines, and Magic, ArtraZeneca, Honeywell, and L 
ETAP many others Download a 
Pa AN Ae ATAU Free Pascal (aka FPK Pascal) is a 32 and 64 bit professional Pascal compiler. Itis available fordifterent 
PE Ba Pein eta sanad elu processors: Intel x86, Amd64/x86 64, PowerPC, PowerPC64, Sparc, ARM. The discontinued 1.0 version — WK! a 
bi ton also supports the Motorola 680x0. The fellowing operating systems are supported: Linux, FrseBSD, Mac Gommunty a 
Tha Ppiian SO aa FAN at (PSR hade and protests tia Intelleotral OS XDarwin, Mac OS classis, DOS, Win32, Win64, WinCE, OS/2, Netware (libc and classis) and s 
urce Distribution property rights behind Python, undenwites the PyGon conference, and funds Free mas y j si " $ ( ) Documertation . 
.- Palkage indos arents and cther projests in the Python community. Sa Bug tacker a 
Python Jobs. Read more -r- try Python now 
Dora to te /PBF minimum ofdevelopers," said Cuong Latest News SODING 
Beyon Aa Falanaa Do, Software Architect YouTube.com, 
Report website bi £ » 0 is pi 
P3 - Aa SA ea September 19, 2007 OS-News placed an article about the new FPC compiler and cross-plattorm Advantages a 
Pubilshed: Fri, 07 Dec 2007 10:20 -0800 more development A Dutch version is available on our Wiki. Development a 
» PyCan 2007 Padcast Now Available ampe sa 
Talks from PyCon 2007 are now being posted as a padcast: see the podoast September 10, 2007 The Free Pascal Compilerteam is pleasedto announce the release of FPC 2.2.0! A 
page for links tothe RSS feed. Known Problems — 


Situs web Python. 


#include cstdio.h» 


int main(int agrc, char “argvil) 


( 


fprintf (stdout, “Hello Worldln"): 


kereta (0 


Ie 


Linking dinamis 
Kompilasi dan linking bisa dilaku- 
kan dengan perintah berikut: 
$ gcc -o hello hello.c 
Beberapa informasi tentang bi- 
nary yang dihasilkan: 
@ Ukuran binary (bisa berbeda di 
sistem Anda). 
$ 1s -al hello 
-IWXT-Xr-X 1 nop users 6402 2007- 


LAS AGAN Ineiiko: 


@ Kebutuhan pustaka. 
$ ldd hello 
linux-gate.so.1l -» (0xffffe000) 
Ibersoe—- /Tab/Iibe.so16 
(0xb7e14000) 


/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f69000) 


Bisa kita lihat, program kita mem- 
butuhkan GNU Libc yang juga dibu- 
tuhkan oleh program lain 

Ketika mendistribusikan program 
hello, kita tidak perlu memikirkan 
tentang pustaka-pustaka sistem lain 
yang harus tersedia, namun, kita ha- 
rus memikirkan versi pustaka GNU 
Libc. 


Linking statis 
Kompilasi dan linking bisa dilaku- 


Situs web FreePascal. 


kan dengan perintah berikut: 
$ gcc -static -o hello hello.c 


Strip yang tidak diperlukan: 


$ objcopy --strip-unneeded hello 
Beberapa informasi tentang bi- 
nary yang dihasilkan: 
@ Ukuran binary (bisa berbeda di 
sistem Anda). 
$ 1s -al hello 
-IWXT-Xr-X 1 nop users 500228 
2007-12-16 16:10 hellox 
Ukuran yang dihasilkan jauh lebih 
besar (78 kali lipat lebih besar), 
namun kita tidak membutuhkan 
pustaka C: 
$ Idd hello 


not a dynamic executable 


Dengan demikian, kita bisa meng- 
copy-kan program hello kita ke ber- 
bagai sistem Linux saat ini. 

Hanya, perhatikanlah bahwa 
proses linking statis tidaklah semu- 
dah yang dibayangkan, terutama ka- 
lau program yang kita bangun sudah 
cukup besar dan membutuhkan se- 
jumlah besar pustaka. Permasalahan 
ini belum selesai ketika kita harus 
memikirkan tentang versi pustaka/ 
proses upgrade. 

Selain itu, ruang kosong yang di- 
perlukan mungkin akan bertambah 
ketika semua dilink secara statis. 


Bahasa Python 
Berikut ini adalah source code hello. 
Py: 

#!/usr/bin/python 


print "Hello World" 
Berikanlah hak akses executable: 
$ chmod #x hello.py 
Mudah dan cepat. Karena kita 
hanya menggunakan pustaka stan- 

dar, maka selama Python berjalan di 

sistem target, distribusi akan mudah 

sekali dilakukan. 
Walau demikian, pastikan Anda 
menyadari bahwa: 

@ Tidak semua sistem terinstall Py- 
thon. 

@ Walaupun terinstal Python, Anda 
mungkin membutuhkan python 
versi tertentu, tergantung pada fi- 
tur yang digunakan. 


Oleh karena itu, beberapa pihak 
menyiasati permasalahan tersebut 
dengan “membekukan” script se- 
hingga dapat berjalan secara stand- 
alone. Beberapa proyek yang bisa 
dipergunakan: 

@ Freeze, yang datang bersama Py- 
thon. Freeze memaketkan inter- 
preter python dan porsi besar run- 
time python bersama script Anda. 
Cara singkat melakukan freeze: 

@ Jalankan python xfreeze.py» 
sscript.py». «freeze.py» bisa 
ditemukan umumnya di site- 
packages/freeze/freeze.py rela- 
tif terhadap direktori python 
Anda. 

@ Lakukan kompilasi 
menjalankan make. 

@ Contoh informasi program yang 
dihasilkan: 


$S 1s -al hello-rwxr-xr-x 1 nop 


dengan 


30 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


lo) GTK4 - The GIMP Toolkit - Opera Aax 3 Ot — Trolitech - Opera Aa 
AE TE IE 
B-  Cinww (OKI 5 “xi u 
Is) (KG soogie Bled daet ik & 4 JM mptotech.comproductsat R5 (IG sooote Ixl 62 
Jeram F 
are ata IM | TROLLTECH — 
Fi 4 5 si " 3 4 $ developed for and 
GTK ts matt on tr ceng grab mer itrtcen Oia compte st | Seed fara Sisa rem Cisazsa (osnss (eyes Joomes (ema ear Dena 
of ba gets, FIK is suitable for projects ranging from small one-olf projects to complete Papa iinpe di 
ea ee asa Ot: Cross-Platform Rich Client Development Framework 
GTke GTKx is free software and part of the GNU Project. However, the licensing terms for GT K4, the Ha Ha Gan 
The GIMP Toolkit — GNU LGPL, allow it to be used by all developers, including those developing proprietary Iionemel- This, Ea (Gtis the standard framework for high performance, cross-platform application 
software, without any license feesor royalties. SIMP Toolkis0 | Pa Sta development. Itincludes 
Jeena GTK4 is based on three libraries developed by the GTK4 tearu: project ae ba Lk m An intulive, easy to use class Ibrary 
! Imtroduction remembered, Today , sana 
'Serecnshots « GLib isthelowlevel core library that forrms the basis of GTK4 and GNOME. It provides | Grrig4 isused bya Whats Neswin O14 kesan 
Download data structure handling for C, portability wrappers, and interfaces for such runtime large nusiberot Prces & Lieensing EA 
IMailing Lists functionality asan event loop, threads, dynamic loading, and an object system. iis ara Hawtoorder Si Supporter Ce sand ivelaksamah 
Language Bindings » Pango isa library for layout and rendering of text, with an emphasison the toolkit used by Evalats Ot an 
"rnernes internationalization, It forvs the core of text und font handling for GTK4-2.0, Tan enda aa 
Bug Tracker « The ATK library provides a setof interfaces for accessibility, By supporting the ATK GNOME desktop. 4 
IPlans interfaces, an application or toolkit can be used with such tools as screen readers, —E AMoctoravem — BilsanNas 5 Download Ot 
Success Stories magnifiers, and alternative input devices. 
aa GTK4 has been designed from the ground up to support a range of languages, notonly C/C44. jasa Now Playingi Gt Webinars Buit with Ot Ot Nows 
—- Using GTK from languages such as Perland Python (especially in combination with the Glade | pere is some W 
GUI butter) provides eecive method or rapid appeton deveopmen. aa Siva 
Irao & & 
Situs web GTK--. Situs web Ot. 
users 3073343 2007-12-16 16:33 (bahkan di arsitektur komputer yang $ 1s -al hello 
hellox sama) dan biaya pengembangan. -IWXEK-Xr-X 1 nop users 440 2007-12- 
InfoLINUX sudah pernah mem- 16 16:48 hello 
$ ldd hello bahas assembly di Linux. Dan, pem- 
inux-gate.so.1 -» bahasan ini selalu menarik. Ban- $ Idd hello 
(0x£fffe000) dingkan ukuran executable yang di not a dynamic executable 
ibpthread.so.0 -» /lib/ link secara statik dari C dan yang Binary statis yang dihasilkan 
libpthread.so.0 (0xb7£93000) di-assemble dengan nasm. hanya 440 byte. Ini berarti 1136 kali 
ibdl.so.2 -» /lib/libdl.so.2 Berikut ini adalah source code | lebih kecil daripada yang dibangun 
(0xb7£8£000) hello.asm: dengan C. 
abutalso-l —-/ilib/lmbuti SecbonNaLeke 
80.1 (0xb7£8b000) PUSTAKA TAMBAHAN 
ibm.s0.6 -» /lib/libm.so.6 global start Adalah hampir tidak mungkin kalau 
(0xb7£64000) Anda hanya menggunakan pustaka 
ibc.so.6 -» /lib/libc.so.6 “start: standar C. Bahkan, dengan python 
(0xb7e21000) mov eax, 4 yang sudah begitu kaya pustaka, 
/lib/ld-linux.so.2 mov ebx, 1 Anda mungkin masih membutuhkan 
(0xb7£bd000) mov ecx, msg pustaka lain. Contoh yang paling nya- 
@ Bisa kita lihat, ukuran hasil mov edx, len ta adalah ketika Anda ingin bekerja 
link dinamis adalah sekitar 3 int 80h dengan GUI atau ingin memroses 
MB. Ini berarti 480 kali lipat gambar dengan format tertentu. 
dibandingkan program sejenis mov eax, 1 Seperti kita ketahui bersama, ter- 
yang dibangun dengan C. Dan mov ebx, 0 dapat ratusan sampai ribuan pustaka 
kebutuhan pustaknya pun lebih int g0h yang ada di dunia free/open source. 
besar. Jumlah ini bisa terus bertambah. 
@ cx freeze (http://python.net/crew/ Dan pastinya, tidak semua distribusi 
atuining/cx Freeze/). Linux memaketkan pustaka-pustaka 
@ bbfreeze (http://pypi.python.org/ section .data tersebut. Akhirnya, ketika program 
pypi/bbfreeze). ingin didistribusikan, berbagai per- 
msg:db 'Hello World!", 10 masalahan soal ketergantungan 
Pendekatan ekstrim len: egu$ - msg pustaka pun akan muncul. Bukan 
Jadi, Anda merasa C masih terlalu be- yang kita inginkan, bukan? 
sar dengan binary statis 500 KB? Anda Lakukanlah proses assembling Bicara soal penggunaan pustaka 
ingin maksimal 1 KB saja dan ini ha- | dengan perintah: tambahan, hal tersebut rasanya wa- 
rus statis? Maka, Anda bisa menggu- nasm -f elf hello.asm jar saja. Apalagi kalau tersedia bebas 
nakan assembler. Ini adalah pendekat- Dan, lakukanlah proses linking | dan bisa digunakan dengan mudah. 
an super ekstrim yang umumnya | dengan perintah: Kalau bisa dipakai, kenapa tidak 
tidak akan digunakan di dunia nyata. $ Id -s -o hello hello.o pakai saja? 
Pengorbanannya terlalu besar apabi- Kemudian, perhatikanlah ukuran Sayangnya, kalau kita tidak me- 
la dibandingkan dengan portabilitas | executable: miliki batasan yang jelas tentang 


www.infolinux.web.id INFOLINUX m 02/2008 31 


Fast Light Toolkit (FLTK) - Opera 


fox-toolkit.org. Opera 


Fast Light Toolkit 


FLTK Library 


Recent Articles | Show AllJ 


Guick Info 
Release IDC2D 0.2 


12:02 Deo 15, 2007 by kgoulet, O comments 
by a bitmap file. (Read) 


Bridge Calculator 0.6 


08:44 Dec 11, 2007 by gwak, 0 comments 


the Bridge card game. | Read) 
FLTK 2.0.x Weekly Snapshot, r5990 


08:01 Nov 30, 2007 by mike, 0 comments 


FLTK 1.1.x Weekly Snapshot, r5989 
Situs web Fltk. 


penggunaan pustaka. Beberapa hal 

berikut ini mungkin akan terjadi: 

@ Proses kompilasi source code yang 
kita distribusikan akan menjadi 
sangat merepotkan karena ber- 
bagai pustaka nonstandar yang 
dibutuhkan. Apalagi kalau kita 
mengharuskan penggunaan fungsi 
terbaru, sementara sistem target 
telah memiliki versi lebih lama. 
Ketika pustaka versi baru ingin 
diinstal, pustaka tersebut mem- 
butuhkan lagi versi baru pustaka 
lain yang telah terinstal. Merepot- 
kan sekali, bukan? 

@ User yang ingin menjalankan 
script kita yang dibangun dengan 
python akan sangat kerepotan 
karena script kita membutuhkan 
wrapper ke salah satu pustaka 
GUI. Pustaka GUI tersebut mem- 
butuhkan pustaka lain. Pustaka 
lain tersebut membutuhkan pusta- 
ka lainnya. 


Repot sekali, bukan? Dan, ingat- 
lah bahwa kita tetap berjalan pada 
koridor di mana kita ingin menjadi- 
kan program kita semudah mungkin 
dijalankan oleh user. Bukan semata- 
mata menerbitkan sejumlah depen- 
dency list dan meminta user mem- 
bangun sendiri. 

Dalam menggunakan pustaka 
tambahan, beberapa pendekatan 
berikut ini mungkin bisa digunakan: 
@ Pilihlah pustaka yang bisa ber- 

jalan pada berbagai sistem/plat- 

form. Kita tidak ingin dikunci 
pada satu sistem/platform terten- 


| Home | Articles & FAOS | Bugs & Features | Documentation | Download | Screen 


Electronic/scienoe oriented application, Gomputes ine DC 
resistance of a condustive plane drawn in any shape described 


Bridge Calculator -freeware program which solves problems in 


Anew weekly snapshot of FLTK 2.0.x (r5990) is now available. ( Read) 


searon 


SEOXIKOONA eva ranocom— 


November 16 - FOX DEVELOPMENT 1.713 


« Atded FXRangeSlider widget, 
& Updated FXAtomic with new API's, and made it use new GCC 4.1 compiler builtins where available: it uses inline asset 
available. 


mbler code if not 


Ie etehed:in Icoking icon when button with icon en 


' cumenily not available on MS-Windaws yat: coming socn, howeverl 


h oyeler always skipped last widget. Nct a very serious prcblem sinc refresh cycle 


eded to block docking at unallowed dock sides even when done via menu 
inside FXDockHandler, This was due to temporary dummy wirdow whlch only exists 


. ng tr 
& Fix for FXPuby in XMDI Client (dont test for message--0 in notiiy message). 


October 6 - FOX DEVELOPMENT 1.7.12 


tu hanya karena pustaka tersebut 
bukan? Pengorbanannya tidaklah 
sebanding. 

Untuk pustaka GUI, pastikan 
pustaka tersebut tersedia luas di 
distribusi Linux yang datang de- 
ngan GUI. Pastikan pustaka terse- 
but memiliki kompatibilitas ABI 
yang besar dengan versi-versi lain. 
Apabila Anda harus menggunakan 
pustaka GUI yang tidak umum, 
lakukanlah link secara statis. Be- 
berapa pustaka GUI seperti fltk 
dan fox toolkit bisa di-link sta- 
tis dengan relatif mudah. Contoh 
pustaka GUI yang umum ditemu- 
kan adalah GTK4 dan @t. Untuk 
binding bahasa pemrograman lain, 
sebagai contoh, pengguna Python 
bisa mempergunakan PyGTK atau 
Py@t. Pengguna PHP, apabila ingin 
membangun aplikasi desktop GUI 
standalone, bisa mempergunakan 
PHP-GTK. Walau demikian, tidak 
semuanya tersedia luas. Sebagai 
contoh GTK4 mungkin tersedia, 
tapi PYGTK mungkin tidak. 
Pastikan Anda tidak menggunakan 
pustaka untuk tugas-tugas trivial 
yang bisa dikerjakan sendiri. Akan 
terlihat konyol apabila Anda mem- 
butuhkan pustaka libprima—se- 
bagai contoh—untuk bekerja 
dengan bilangan prima (dan kemu- 
dian membutuhkan pustaka terse- 
but pada saat runtime). 

Kebalikan dari sebelumnya, Anda 
selalu bisa menggunakan pustaka 
yang tersedia kalau memang ber- 
ada di luar skop aplikasi Anda. 


Jangan lakukan pendekatan 
ekstrim dengan bekerja langsung 
dengan Xlib ketika Anda membu- 
tuhkan GUI. Gunakan saja GTK 
atau @t. Atau, jangan buat sendiri 
fungsi untuk bekerja dengan file 
PNG kalau Anda bisa menggu- 
nakan libpng. 

@ Gunakanlah pustaka yang lebih 
umum. Semakin umum suatu 
pustaka, semakin besar peluang 
binary aplikasi kita dijalankan di 
berbagai sistem. 

@ Apabila Anda menggunakan 
pustaka yang berkembang secara 
cepat, apabila memungkinkan, 
gunakanlah versi yang lebih stabil 
dari pada versi baru/testing yang 
mungkin segudang pustaka versi 
baru lain. 


Sekali lagi, penulis pribadi menco- 
ba untuk tidak mengambil pendeka- 
tan ekstrim: pakai semua modul yang 
ada atau bangun sendiri semuanya. 
Fokus kita tetap harus pada fung- 
sionalitas utama program. 


KARAKTERISTIK SISTEM/ 
PLATFORM TARGET 


Merupakan tindakan yang kurang 
bijaksana apabila kita selalu memi- 
liki asumsi sistem target dan bekerja 
menurut asumsi tersebut. Sebagai 
contoh, untuk kita selalu mengasum- 
sikan bahwa akan ada file tertentu di 
file sistem, atau selalu mengasumsi- 
kan bahwa path separator adalah /. 
Setiap sistem memiliki karakteris- 
tik sendiri yang mungkin berbeda 


32 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


0 Python Package Index : bbfreeze 0.95.4- Opera a-9x 0 c.Freeze- Opera NX 
Elle Edit View Eookarks Widgets Tools Help Elle Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
PeN Pen atas maa x |) Bo Hi howmo Pa | tr 
4 && bb — IM minyiptnonogpypbtwezena5A BIS IG cooe lea dani DL | mp1pyvonneterewatningex Fweze! ASI IG cocoe PES 
th P search 0x. Freeze 
@py Feel ist Rein Pia seoul ca di mo ia sie nb BA ass la 
Dipan ana pama an resa Dasa McMillan's Installer and the Freeze utility that ships with Python itself. 

(ncacemose | hhtreere 095.4 ben Na an Ka baba 

Arowpe panimgai oreate standalone executables from python seripts Login "missing builtin modules or missing symbols. This is not likely to be a problem on Windows (since www.python.org is the only known distributor) 

Feniegesgbmpsian - Gr la but on Linux itis more likely (since Python is often packaged with the Linu ibution in different ways). If you get such errors, download the 

8 Overview Lost Login? 


lbbireoze oreateo standalone exeoutables from python soripts. Its similar in purposeto the 
well known py2exe for windows, pyZapp for OS X, PyInstaller and cx Freeze (in fact ancient versions were based on 
cx Freeze. And it uses the modulegraph package, which is also used by py2app) 


It has the folowirg features: 


easy installetion 
bbireeze can ba installed with setuptocls' easy. instal commard 


»|zipegg file import tracking 

bbiresze tracks impors irom zip fles and Includes whole zgg fles ii some module is used from an eggfile Packages 
NEWS 2 using setuputils' pkg resources module will now work (new in 0.95.0) 
DocumEnTaTon — »| binary dependeney tracking 

bbiresze vill track binary dependencies and wil include DLS and shared Nbraries needed by a fiozen program. 
DOWNLOAD Si multiple script freezing 
SMUN 5 bblroszo can frooze multiple soripts at once. 


python interpreter included 
bbtreeze will create an extra executable named 'py', which might be used like the python exeoutable tsett 

NEW automatic pathname rewiting 
pathnames in tracebacks are replaced with relative pathnames (i.e. if you import package foo.bar from /hcmerjdoe/ 
pylib/tracebacks generated from functions in foo-bar will not show your local path /home/jdos/pylib'foa'bar.py. Thoy will 
instead show foo'ber.py) 


FOUNDATION 
CORE DEVELOPMENT » 


LINKS » 


bbireeza works on windows and UNIX ika operating systems, It currently does not work on OS X. bbireeze has been tested - 


source package and build the binaries yourself. 


« LICENSE n 
« README 

« HISTORY 

« Mailing List 


Download 30.3 released July 21, 2006 


« Source Codeonly 

« Linux binaries built on Fedora Core 5 (Python 2.3) 
« Linux binaries built on Fedora Core 5 (Python 2.4) 
« Linux binaries bullt on Fedora Core 5 (Python 2.5) 
« Win32 hinaries (Python 2.3) 

« Win32 binaries (Python 2.4) 

« Win32 hinaries (Python 2.5 


Download 30-2 released December 19, 2005 


R 


Situs web bbfreeze. 


jauh dengan sistem lain. Antara sistem 
Linux satu dan sistem Linux lain saja 
sudah cukup beraneka ragam. Bah- 
kan, versi terbaru suatu distro saja 
berbeda dengan versi sebelumnya 
(dan perubahan ini terkadang terjadi 
dengan sangat cepat). Apalagi kalau 
dibandingkan dengan sistem operasi 
lain, yang bisa berbeda begitu jauh. 

Seperti disebutkan sebelumnya, 
salah satu contoh yang paling sering 
terjadi adalah masalah file sistem. 
Terkadang, suatu program meng- 
hardcode path separator dengan 
karakter /. Padahal, Windows meng- 
gunakan N. 

Contoh lain adalah ketika prog- 
ram mencoba untuk menjalankan 
program tertentu dan meng-hard- 
code path-nya. Misal, program men- 
coba menjalankan /usr/bin/md5sum. 
Padahal, katakanlah, ada sistem yang 
menggunakan /bin/md5sum. 

Contoh lain yang lebih berat adalah 
ketika suatu program akhirnya meng- 
gunakan fitur yang tidak dimiliki oleh 
sistem operasi lain. Sebagai contoh, 
suatu program membuat beberapa 
anak proses dengan system call fork(), 
yang tidak ditemukan di Windows. 

Bekerja lintas sistem/platform 
adalah sesuatu yang tidak mudah. 
Namun, kita selalu bisa berjaga-jaga 
dengan beberapa pendekatan berikut: 
@ Mengulang pembahasan sebe- 

lumnya, gunakanlah pustaka yang 

multiplatform. Akan lebih baik 
lagi kalau pustaka tersebut sangat 
memperhatikan fitur sistem target 
sehingga fitur yang tidak tersedia 


Situs web cx freeze. 


mungkin bisa diemulasikan. 

@ Percayakan kepada pustaka un- 
tuk hal-hal yang bersifat lintas 
platform seperti path separator. 
Jangan meng-hardcode sesuatu 
yang mungkin berbeda dengan 
sistem lain. 

@ Apabila Anda membangun aplika- 
si untuk end user, pastikan Anda 
tidak menggunakan fitur yang ter- 
lalu spesifik ke satu sistem. 

@ Jangan gunakan fitur tertentu apa- 
bila memang tidak perlu. Kalau 
tidak perlu menggunakan mutti- 
threading, maka jangan gunakan. 

@ Apabila kita tidak yakin dengan 
fungsionalitas tertentu, selalu- 
lah lakukan pemeriksaan sebe- 
lum menggunakan kode tertentu. 
Pemeriksaan bisa dilakukan pada 


10 The Netwide Assembler: NASM - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


saat kompilasi ataupun runtime. 

@ Usahakan untuk mendapatkan 
informasi dari lingkungan kerja 
sistem, apabila bisa dipercaya dan 
memungkinkan. 

@ Beberapa pustaka, bahasa pem- 
rograman, atau developer meng- 
gunakan prinsip hanya akan 
menggunakan fitur tertentu yang 
tersedia pada semua sistem/plat- 
form target. Contoh: apabila satu 
di antara sistem target tidak me- 
miliki fungsionalitas tray icon un- 
tuk desktop, maka tray icon tidak 
digunakan. Prinsip ini bisa kita 
ikuti atau tidak karena memiliki 
plus/minus masing-masing. Fitur 
yang terdapat pada semua sistem 
umumnya merupakan fitur stan- 
dar. 


Bj New tab 


NG ot AN tg AN 


NY 


IG The Netwide Assembi.. 


13 http/Inasm.sourcetorge.net' 


Were back at SourceForge - check out http 


« Frank B. Kotler 
Keitt ani 
and we are actively looking for more dev 


After 7 months 


NASM and what it has t 


NASM has moved from using CVS 


Were looking for your comments 


Situs web nasm. 


T. All futher develoj 


4/AMD64/Intel 64) 
along the Ne hope you 


ent will be coordinated through th 


s and, of course, bug-reports. Report any suspicious behavior you encounter to 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2008 33 


File Edil View Bookmarks Widgels Tools Help 


File Edit View Bookmarks Widgels Tools Help 


PHP: Hypertext Preprocessor- Opera) 


Bi hewae PI 


Vote 5 |M mpiwwwinstatjammercom' 


INSTALLJAMMER - A FREE, OPEN SOURCE, MULTIPLATFORM INSTALLER AND BUILDER 


Home SUPronT Forums wi 


Brow Pe 


u 
BRI (G soooe He 


What Is PHP? 


PHP is awidely-used general 


WELCOME TO INSTALLJAMMEN.COM 
Welbote io ine home of Instalklammer on ine web. 


UNIX with eventual support for Mac OS X. 


crose-platlorm way. 
LATEST NEWS 
Semenshots 
Basa stnan TE 
$ Houriy Snaphot 
'SourcsForge Project Page 


@ Instnlklammer 1.2 Relensed! 
@ Instalklammer 1.22 Helensed! 
@ Instaikammer 12b1 Released! 
@ Instalklammer 1,11 Relensed! 
@ Instalklammer 1.1 Rekeasedi 


Instalklammer isa muliplattorm GUI installer de signed io be complelely cross-pistlorm and Junction on Windows and mostall version of 


Itteatures a vety powertul Install builder with support for mulipe Ihemes anda high level of configurability for nstalsre. Installers are built 
— “as single executabie files foreasy disbibution over the web and handle Installing everything you need for your application ina simple. 


embedded into HTML. Ifyouare 
new to PHP and wanttoget some 
idea.of how itworks,tryihe 
lori Ater that 
e manual ang 


some ofthe Oiherresoures 
available inthe links section, 


Everwondered how popular PHP | 
is? see ine Netorafi Suney. 


Calling for papers: DC PHP Conference 2008 


PHP 4.4.8 Released 


103van2008) The PHP development tsam would like to announce the immediate availability of PHP 
t0 It continues to improve the security and the stabiliy of the 4.4 branch and all users cre strongly 
encouraged to upgrade to It as soon as possible. This release wraps upal the outstanding patches 
forthe PHP 4.4 series, and is theretore the lasi normal PHP 4.4 release. If necessary, releases to 
adlross security issues Sould ba made urfil 2008-02-08 


Security Enhancements and Fixes In PHP 44.8: 


» Improved fix for MOPB-02-2007. 
- Fixed an integer overflow inside ehunk. splitO, Identified by Gerhard Wagner. 


Group 
Dallas PHP Users Group 


Austin PHP Meetup 


Thanks To « Fixed integer overlow in strlelspn0) OKCPHP Moetup 

» Fixed regression in glob when open basediris on introduced by 441655 fix Sentie PHP Users Groui 
Goa ! Wash DG FHF Developers 
Directi I-. Fixed money. format) not to azcept mutiple Yi or Yen tokens 


pair Networka 
EV1Servers 


INSTALLJAMMER 1.2 RELEASED! 


Sundny. 21 Detober2007 
The Instalisammer Team is pleased Io announcs the release Ol 
Instalkammer 1.21 


Situs web InstalJammer. 


Bekerja lintas platform memang 
sesuatu yang tidak mudah karena 
setiap sistem bisa berbeda-beda. Na- 
mun, ini bukanlah sesuatu yang mus- 
tahil. Banyak interpreter bisa bekerja 
multiplatform. Banyak pustaka yang 
juga berjalan multiplatform. Mereka 
yang lebih rumit bisa, maka tentunya 
kita pun berpeluang bisa. 


SISI DEVELOPER: BUDAYA 
DAN KETERGANTUNGAN 


Developer-lah yang memilih bahasa 
pemrograman yang akan digunakan. 
Juga developer-lah yang memba- 
ngun program. Jangan lupa bahwa 
masing-masing developer memiliki 
budaya lain dan mungkin akan ada 
ketergantungan tertentu. 

Haltersebutsangat menusiawi dan 
dalam beberapa hal memang tidak 
bisa disalahkan begitu saja. Sebagai 
contoh, dalam membangun GUI, 
developer umumnya menginginkan 
adanya GUI builder/designer yang 
sangat mudah digunakan. Meran- 
cang GUI kemudian bisa dilakukan 
dengan cepat dan mudah. Dan, siapa 
yang bisa menyalahkan hal terse- 
but? Siapa yang mau menghabiskan 
waktu sampai dua hari hanya untuk 
merancang sebuah form utama dan 
beberapa form anak? 

Contoh lainnya adalah, kita mung- 
kin lebih suka untuk menggunakan 
bahasa pemrograman yang mudah 
digunakan. Apalagi kalau memiliki 
fitur yang lebih kurang sama. Kalau 
bisa memilih, kita mungkin akan me- 
milih Python daripada C. 


Server Cental MOPB-03-2007. 


Hosted Solutions 
Sory VPS Hosting 
22Sysems HIT 
OSU Cpen Source Lah 
Yahoo! ine: 

x BinarysEc 


— Situs web PHP. 


Jangan sepelekan juga ketergan- 
tungan akan tool pendukung, seperti 
IDE dan front end untuk debugger. 
Oleh karena itu, terkadang tidak bisa 
disalahkan juga apabila seorang de- 
veloper condong kepada produk ter- 
tentu. Namun, hal ini bisa menjadi 
masalah kalau produk tersebut tidak 
tersedia dengan fitur dan fungsiona- 
litas yang sama untuk setiap plat- 
form. 

Demi portabilitas, terkadang 
memang ada trade off yang harus 
dilakukan. Misal, untuk menggu- 
nakan tool yang mudah, kita harus 
membayar ribuan USD. Atau, tool 
yang mudah hanya berjalan pada 
satu atau dua platform mayor. Atau, 
tool yang mudah “memaksa” Anda 
menggunakan pustaka-pustaka ter- 
tentu. 


« Added "max, input nesting. level" php.ini option to limit nesting level of input variables. Fix for 


» Fixed INFILE LOCAL option handling wiih MySOL - now not allowed when open basadir or 
safe mode is ative 

» Fixed session.save. path and error. log values to be cheoked against open basadir and 
safe mode (CVE-2007-3378) 


Meeting sergroup Dorimund 
PMP Usergroup Frankfurt! 


Melboume PHP User Gioup 
PHP Ouebec- Montreal 
ChatesonSC Developer |, 


Berikut ini adalah beberapa 
pendekatan yang mungkin bisa di- 
lakukan sehubungan dengan budaya 
developer: 

@ Jangan pernah tergantung 
pada tool tertentu, di luar skop 
pengembangan program. Kita 
harus bisa bertahan hidup tanpa 
GUI designer. Kita juga harus 
bisa bertahan hidup tanpa IDE 
yang super canggih. Membangun 
program adalah menulis kode 
dengan teks editor dan melaku- 
kan kompilasi/linking dengan 
program bersangkutan. Walau 
demikian, ini bukanlah latihan 
perang. Jadi, kalau memang ada 
tool yang bisa dipergunakan un- 
tuk hasil terbaik, gunakanlah. 
Hanya, jangan tergantung. 

@ Tidak ada pilihan sempurna un- 


0 PyGTK - Opera 2 1x 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 

Be GE | a- 
UG | mp3ipygtkorg! BRI IG soooe Fla 


PyGTK: GTK4 for Python 


| MainMenu 


PYGTK is free software, so you can use, modify, distribute and study it with very few restrictions (LGPL license). 


Other distinctive features of PyGTK are, besides its ease of use and rapid H 
prototyping, its first class accesibility support or the capability to deal with | 
complex multilingual or bidirectional text for fully localized applications, 


: Home 
P | About PyGTK 
What is PyGTK? I Bownloada 
n : - : Support | 
PYGTK lets you to easily create programs with a graphical user interface | Consulting | 
using the Python programming language. The underlaying GTK- library provides ! Applications 1“ 
all kind of visual elements and utilities for it and, if needed, you can develop full : Developers 
featured applications for the GNOME Desktop. 
Documentation 
PYGTK applications are truly multiplatform and they're able to run, unmodified, 
on Linux, Windows, MacOS X and other platforms. ! FAO 
Wii 


PYGTK Tutorials 
! PYGTK Reference 
! Articles & Tutorials 


Links 


Latest news 


Situs web PyGTK. 


| GTK 
Dotstotes | ANOME 


34 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


0 Riverbank:/PyOt: Overview. Opera 
File Edit View Bookarks Widgets Tools Help 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


PHP-GTK Opera 


Bj nevtao E 


de 5 LB moimmmetancompuigcouwpyai 


ain PyOt One. X 


Riverb ank — 


News About Riverbank Articles PyOt PyKDE SIP OScintilla VendorID Downloads 


PyOt - Overview 


PyOtis aset of Python bindings for Trolltech's Ot 
FAG application framework and runs on all platforms 
supported by Ot including Windows, MacOS/X and 
| The Ey Or Book Linux, There are two sets of bindings: PyOt v4 
Mailing List 


supports Ot v4j and the older PyGt v3supporis Ot v3 

and carlier. The bindingsare implemented asa setor 

Wiki Python modules and contain over 300 classes and 
nearly 6,000 functions and methods. 

PyOt v4 Documentation 

PyOt v4 Class Reference 

 PyOt v4 Change Log 

PyOt v3 Documentation 

PyOt3Support 

ericIDR 


Situs web PyOt. 


PyOtv4 is licensed under the GNU GPL and under a 
commercial license on all platforms. PyOt v3 has 
similar licenses except that it is not available under the 
GPL on Windows. You can purchase the commercial 
version of PyOt here. 


PyOtdoes not indude a copy of Ot. You must obtain a 
correctly licensed copy of Ot yourself. 


Iyou use the GPL versions of PyOt and Ot then any 
code you develop must also be released under the GPL. 


tuk semua tugas, dalam konteks 
pengembangan program. Susah 
sekali menemukan satu bahasa/ 
compiler/interpreter yang bisa 
melakukan segalanya dengan 
efisien dan mudah. Anda mencari 
pustaka yang paling top, datang 
dengan semua fitur namun bisa 
digunakan dengan super mudah? 
Rasanya susah sekali. Ketahui 
batasan tugas, pilih tool yang 
benar. 

@ Akan lebih membantu apabila 
kita bisa menggunakan lebih dari 
satu bahasa pemrograman dan be- 
berapa pustaka. 

@ Buat penelitian yang cukup sebe- 
lum memutuskan. Jangan berpin- 
dah setiap saat hanya karena kita 
salah memilih atau terburu-buru. 
Keputusan yang cepat memang 
diperlukan. Tapi, ini bukan soal 
hidup mati di medan perang. 

@ Bangunlah fungsionalitas yang 
belum disediakan di waktu lu- 
ang Anda. Percayalah, ini akan 
membantu. Dalam hitungan hari 
atau minggu mungkin belum ter- 
lalu terasa. Ini akan terasa setelah 
Anda bekerja selama bertahun-ta- 
hun, melewati masa-masa sulit. 

@ Teruslah belajar dan kerja keras. 
Hasilnya mungkin tidak akan ins- 
tan. Tapi, kernel Linux juga tidak 
bisa melakukan banyak hal ketika 
berumur satu tahun. GNOME dan 
KDE tidak dibangun dalam waktu 
satu tahun. Jangan terapkan bu- 
daya instan di dalam pemrogram- 
an. 


Go Biruw 


Bls (GI coco ie dare 


£ IR motowerpnev 


What is PHP-GTK? 


(5 (pup-GTKisan extension tor 
Ae ana 
bindings for GTK.. It provides 
an object-oriented interface to 
GTK classes and functions 
and greatly simpfies writing 

" lient-site cross-olatform GUI 
applications. 


PHP-GTK 2 Beta! 


Nriume-200rj The PHP-GTK team Is proud to announce the release of a beta version of PHP-GTK 
2. This release, aptiy named extension exfravaganza, brings with it tons cf new features that 
you can look forward to 


» Ovarall API coverage is now at 9076, with over 9576 coverage forjust the Gtk4 API 


» The GtkTresView widget has been significantiy enhanced with custom model and drag- 
and-drop support 


| Docs Updates 


« GikStatusloon 


« GikEditable 


« GikEytra 


» Basic cipboard lunctionality is now supported. 2 GikEmma 


Resources 


Cheok out our Resources page 
forlinks to PHP-GTK related 
sites, instructions on the PHP- 
GTK mailing lists, and other 
PHP-GTK resources. Also, 
please try touse the #phpgtk 
channel on Freenode IRC -the 
mcre people there, the better for 
the community. 


. Exciting new cross-platform widgets now available through tho GikSpell, GikExtra, 
GtKHTML3, libsexy and Scintila extensions 

» Gtkt versions 2.8 and 2.10 are now supported, which brings along a host of newfeatures 
such as enhanced printing support revamped GiklconView, GikNotebooki GIkPlug/Sooket | $ Gikpipt 


« GIKHTML. 
« GIKHTMLEmbedded 
« GikloonList 

« GikMpzEmbed 


support for Win32: anda variety cf new widgets like GtkStatuslcon and GrkAssistant. 
» The usual set of bugfixes and unit test additions. 


Head over to ihe download section and grab a tarball PHP-GTK 2 is now one step clasertoa 
final release, Thanks to entire PHP-GTK team for making this release possible! 


Cartuat PHP-GTK Teams for the PHPThrowdown 


Ifyou have problems or 


Situs web PHP-GTK. 


DILEMA: SI KURUS ATAU SI 
GENDUT 


Pernahkah Anda menjumpai prog- 
ram portabel yang datang dengan 
file-file pendukung sampai berukur- 
an 20 MB? Ketika diperiksa, rupanya 
program tersebut datang dengan juga 
interpreter bahasa Python. 

Hal tersebut memang dilematis. 
Dalam kasus tersebut. Percaya ke in- 
terpreter python yang ada di sistem 
target atau bawa sendiri? Percaya 
berarti harus menghadapi kemung- 
kinan interpreter python tidak ter- 
install di sistem target atau versinya 
terlalu kuno atau modern. Tidak 
percaya berarti harus menambahkan 
puluhan MB ke dalam distribusi. 

Si Kurus, yang dalam hal ini 
adalah program yang mempercaya- 
kan semua pendukung ke sistem tar- 
get, memiliki plus dan minus sendiri. 
Begitu juga dengan Si Gendut, yang 
memiliki semuanya sendiri. 

Apa yang perlu kita lakukan? 
Pendekatan berikut bisa dilakukan: 
@ Apabila Anda memang membu- 

tuhkan secara spesifik tool versi 
tertentu, maka sertakanlah tool 
tersebut. Kalau memang Anda ti- 
dak membutuhkan secara spesifik 
versi tertentu, Anda selalu bisa 
mempercayakan ke sistem target 
apabila tool tersebut umum dite- 
mukan. Konteks pembahasan kita 
adalah aplikasi portabel. 

@ Ada beberapa contoh kasus di 
mana beberapa tool disertakan 
untuk berjaga-jaga, namun ke- 
tika sistem target memenuhi per- 


N2January-2007 The PHP Throwdown is a competition to ses which tsam or individual can build )— | - 


syaratan, kita bisa menggunakan 
apa yang disediakan sistem target. 
@ Si Gendut, dalam hal ini berpe- 
luang menambahkan redundansi 
file/pustaka. Ini adalah trade off. 
Kita selalu harus bisa menentukan 
yang mana yang lebih penting. 


ISU PADA PACKAGING 


Ini bukan isu utama mengingat kita 
sangat menginginkan aplikasi kita bisa 
berjalan langsung dari USB flash disk. 
Tapi, bagaimana kalau kemudian user 
ingin menginstalnya agar bisa diakses 
secara permanen dari harddisk? 

Packaging tetap disarankan untuk 
menggunakan package management 
sistem target. Packager tool seperti 
InstallJammer hanya digunakan apa- 
bila program kita tidak berhubungan 
dengan sistem secara langsung dan 
package management sistem target 
tidak bisa digunakan. 

Hanya, perhatikanlah pemba- 
hasan-pembahasan sebelumnya juga 
agar aplikasi kita tetap bisa diinstal 
pada berbagai sistem target tanpa 
harus membutuhkan dependency. 

Packaging juga tetap disarankan 
untuk menuliskan daftar dependency 
secara benar alih-alih menggunakan 
prinsip Si Gendut, apabila memung- 
kinkan. 

Membangun aplikasi portabel 
memang bukan hal yang mudah di 
Linux. Berbeda dengan di Windows. 
Tapi, ini bukanlah masalah yang ti- 
dak terpecahkan. Selama kita mau 
berusaha, pasti akan ada jalan. Se- 
lamat mencoba! 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2008 35 


SOLUSI 


Memperbaiki Grub yang Hilang 


aat menginstalasi ana Blu 
: : SystemRescue-Cd v8.4. 8-—x86 tty1/6 
distro lain atau 
menjalankan Type net-setup eth8 to specify ethernet configuration. 
If you have a corporate eth t network, you can configure by hand: 
2 . ifconfig eth8 192.168.x.a - static IP add 
perintah fixmbr route add default gw 192 P of the gatemay) 
s s € type “etc“init.d-sshd start. 
untuk me-recover mbr $ i , 2 or to change the root passmord with passud. 
Available ole € 11 nano, Yim, gemacs, joe. 


in the sole: 


Graphical "OWSEr 
: Never mount anything on /mnt! It 
Use mMkdir /mnt/mydir and mount on “mnt/mydir 


links -g wwu.web-site.org. 
Would f the system. 


Windows XP, mungkin 
grub yang telah terinstal 


: You can use the graph 1 environ 
onment co guration 


indow-Maker and you ca 


utoma 


everal graphical tools: 


pada mbr akan hilang. 


Bagaimana cara 
memperbaiki kembali 
grub yang hilang ini? 


Untuk menangani hal ini, gunakan 

langkah berikut: 

1. Siapkan LiveCD distro untuk 
dapat masuk ke terminal. Dalam 
contoh ini, InfoLINUX menggu- 
nakan System Rescue CD. 

2. Dari terminal System Rescue CD, 
ketikan perintah grub untuk ma- 
suk ke konsole grub. 

& grub 
grub» 

3. Setelah masuk ke menu utama 
grub, ketikkan perintah berikut 
untuk mendapatkan informasi file 
stagel yang terdapat pada kom- 
puter Anda. Grub membutuhkan 
file stagel untuk men-setup grub. 

grub» find /boot/grub/stagel 
(hdo,4) 

(hdo,5) 
(hdo,6) 
(hdo, 7) 

4. Dalam contoh di atas, terdeteksi 
empat file stagel yang terdapat 
pada empat distro Linux yang 
terdapat di sistem. Grub yang di- 
hidupkan kembali adalah grub 


Manager: . .gparted 
bro rs: 
Text editor 


firefox-2.8 and 
gvim and leafpad 


dillo 


: If you need a full Read-lirite NTFS access, 
Mount the disk: ntfs-3g “dev/hda1 “mtYuindous 


p8:38 pa 


Gunakan System Rescue CD atau Live-CD lain untuk memperbaiki kembali menu Grub yang hilang. 


distro Linux yang terdapat pada 
partisi /dev/hda6 atau (hd0,6). 

5. Berikutnya, beritahu kepada grub 
letak file stagel yang telah terde- 
teksi dan ingin digunakan. 

grub» root (hd0,6) 

6. Lanjutkan dengan menginsta- 
lasi grub ke mbr, lalu keluar dari 
menu grub. 

grub» setup (hdo) 

grub» guit 
Catatan: Perintah setup (hd0), 
dapat Anda ganti dengan meng- 
gunakan perintah setup (hdX,Y), 
dimana X adalah harddisk, dan Y 
adalah partisi harddisk yang in- 
gin menggunakan grub. 

1. Pada kasus lain, mungkin Anda 
mendapatkan pesan ini saat akan 
menginstalasi grub yang hilang. 

grub» find /boot/grub/stagel 
Error 15: File not found 

grub» setup (hdo, 6) 

Error 11: Unrecognized device 
string 

8. Untuk mengatasi hal ini, Anda 
dapat memount proc subsystem 


10. 


11. 


12. 


dan udev di dalam partisi Linux 
yang ingin Anda perbaiki grub- 
nya. Dalam kasus ini, kita ma- 
sih menggunakan partisi distro 
Ubuntu 17.04 yang terdapat di 
/dev/hda7. Mount terlebih dahulu 
partisi /dev/hda7 ke suatu direk- 
tori, misal /mnt/root. 

$ mount -t ext3 /dev/hda7 /mt/ 

root 
Berikutnya, mount proc subsys- 
tem dan udev didalam /mnt/root. 

$ mount -t proc none /mnt/root/ 

proc 

$ mount -o bind /dev /mnt/root/ 

dev 
Pindah ke sistem Linux yang telah 
di-mount ke partisi /mnt/root 
dengan menggunakan perintah 
chroot. 

$ chroot /mnt/root /bin/bash 
Setelah masuk ke lingkungan 
sistem Linux tersebut, Anda dapat 
menggunakan langkah 3 sampai 
7 untuk menginstalasi grub ke 
dalam sistem. 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


36 02/2008 mM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


INSTAN 


Remote Desktop VNG Secara 
Multiuser 


Jika pembahasan yang lalu kita hanya membahas remote desktop 
VNG dengan satu user saja, kali ini kita menggunakan lebih! 


Pada pembahasan dua edisi lalu, remote desktop VNC vnc-server-4.1.2-23.fc8 

pada Linux kita lakukan dengan memanfaatkan GNO- Ma Sa aa 

ME remote desktop (Vino). Kali ini, kita akan mengguna- 95 

kan remote desktop VNC server, sehingga remote Jika perintah tersebut menghasilkan keluaran seperti 

desktop bisa dilakukan secara multi-user. di atas, maka paket VNC sudah terinstalasi pada sistem 

Fedora 8 Anda. Namun, jika tampilan keluarannya seper- 

Persiapan instalasi VNC ti ini (lihat Gambar 2): 

Sebelumnya, pastikan apakah paket VNC sudah terinsta- # rpm -ga | grep vnc 

lasi pada sistem Fedora 8 Anda. Untuk memastikan hal # 

ini bisa menggunakan perintah (lihat Gambar 1): Berarti paket VNC belum terinstalasi. Lakukan insta- 
Ham sea Il gram ve lasi dengan memasukkan DVD instalasi Fedora 8, kemu- 

Panduan Gambar 


ja @kdeskte 1 A4 f1 @kdeskto 

Elle Edit View Terminal Tabs Help Elle Edit View Terminal Tabs Help 

Iwiryadi@kdesktop -1$ rpm -ga | grep vnc F Iwiryadi@kdesktop -1$ rpm -ga | grep vnc 1 
vnc-server-4.1.2-23.fc8 Iwiryadi@kdesktop -J$ 


gtk-vnc-0.2.0-4.fc8 
gtk-vnc-python-0.2.0-4.fc8 
vnc-libs-4.1.2-23.fc8 
vnc-4.1.2-23.fc8 
Iwiryadi@kdesktop -1$ 


(kie Edit View Terminal Tabs Help Hau Et Yew, Tamminal Tabs. Halo. 7 
Iroot@kdesktop PackagesJ# rpm -ivh vnc-server-4.1.2-23.fci 


Iroot@kdesktop -J# cd /media/FedoraN 8N 1386 | 6.rpm gtk-vnc-0.2.0-4.fc8.i386.rpm gtk-vnc-python-0.2.0-4.fc8. 

D/Packages/ 1386.rpm vnc-libs-4.1.2-23.7c8.1386.rpm vnc-4.1.2-23.7c8.1386. 

Iroot@kdesktop PackagesJ# | rpm virt-viewer-0.0.2-2.fc8.1386.rpm virt-manager-0.5.2-2.fc8. 
11386. rpm python-virtinst-0.300.1-3.fc8.noarch.rpm 

Iwarning: vnc-server-4.1.2-23.fc8.1386.rpm: Header V3 DSA signal 

Iture: NOKEY, key ID 4f2abfd2 


Preparing... 

AE ARA AA (1009) 
1l:vnc-libs 

ea AAA AA | 135 
2:9gtk-vnc 


AAA ARA AAA AAA | 259) 
3:9tk-vnc-python 

ABAH ANA AA | 389) 
4:virt-viewer 
AAA AAA AAA AAA AAA IT 5081 
5:vnc-server 

ABE ENAK ARA | 635) 
6:vnc 

PRA ERA ERA ERA ERA RAR T 7581 


38 02/2008  INFOLINUX www.infolinux.web.id 


PRAKTIK INSTAN 


Jendela meminta password root. 


Tampilan jendela Add Port. 


dian buka program Terminal (lihat gambar 3). 

Setelah program Terminal sudah terbuka, pindahlah 
ke direktori dalam DVD instalasi Fedora 8 dengan (lihat 
Gambar 4): 

# cd /media/Fedoral 81 1386| DvD/Packages/ 
# 

Kemudian lakukan instalasi paket-paket VNC de- 
ngan (lihat gambar 5): 

# rpm -ivh vnc-server-4.1.2-23.fc8.i386.rpm gtk-vnc- 
0.2.0-4.fc8.i386.rpm gtk-vnc-python-0.2.0- 
4.fc8.i386.rpm vnc-libs-4.1.2-23.fc8.i386.rpm vnc-4.1.2- 
23.fc8.i386.rpm virt-viewer-0.0.2-2.fc8.i386.rpm virt- 
manager-0.5.2-2.fc8.i386.rpm python-virtinst-0.300.1- 


3.fc8 .noarch.rpm 
Proses instalasi VNC sudah selesai. 


Konfigurasi Firewall VNC 

Namun, agar desktop Linux Anda dapat di-remote mela- 
lui jaringan, pastikan port-port yang digunakan VNC da- 
lam keadaan bebas alias terbuka. Dan juga tentukan 
jumlah user yang diperbolehkan melakukan remote des- 
ktop ke server VNC Anda. Jika Anda berencana membe- 
rikan akses kepada 3 user, maka port-port yang harus 
dibuka, yaitu port-port 5801-5803 dan port-port 5901- 
5903. Jika Anda berencana memberikan akses kepada 4 
user, berarti port-port yang harus dibuka, yaitu port- 
port 5801-5804 dan port-port 5901-5904. 


fle Options Help 


Wizard Reload jable Disable 


Firewall Configuration 


Untuk membuka port-port tersebut, lakukan langkah- 
langkah: 

1. Buka menu 'System' » 'Administration' » 'Firewall' 
(lihat Gambar 6). Masukkan password “root” jika di- 
minta (lihat Gambar 7). 

. Setelah jendela 'Firewall Configuration' muncul (li- 
hat Gambar 8), pilih opsi 'Other Ports' pada kolom se- 
belah kiri (lihat Gambar 9). Klik tombol '4 Add'. 

3. Pada jendela 'Add Port' (lihat gambar 10), klik opsi 
'User Defined', kemudian pada kolom 'Port / Port 
Range' ketik “5801-5803” jika Anda memberikan ak- 
ses remote desktop VNC untuk 3 user (lihat gambar 
11). Kemudian, jendela 'Firewall Configuration' akan 
terlihat seperti gambar 12. Ulangi langkah yang sama 
untuk port-port 5901-5903 (lihat gambar 13). Tera- 
khir, tampilan jendela 'Firewall Configuration' akan 
terlihat seperti Gambar 14. 

. Setelah port-port tersebut ditambahkan, pada tampil- 
an jendela 'Firewall Configuration', klik tombol 'App- 
Iy' untuk mengaktifkan konfigurasi yang baru saja 
dilakukan. Pada tampilan peringatan seperti pada 
Gambar 15, klik tombol 'Yes' untuk menyetujui. 

5. Tutup jendela 'Firewall Configuration' untuk menga- 

khiri. 


Konfigurasi VNC Setiap User 
Setelah port-port yang akan digunakan VNC sudah dibu- 
ka, sekarang setiap user yang ingin dapat memperoleh 


Firewall Configuration 


Hle Options Help 


B 


Reload ' #nsbie Disable 


19 


Trust 
Other Ports 
Trusted Interfaces 
Masguerading 


You are attempting to run “system-config- 
firewall" which reguires administrative privileges, 
but more information is needed In order to do so. 


Service 
O ons 

DP 

ID IMAP over SsL 
D psec 

O Mail (SMTP) 


Custom Rules 


Authenticating as "root" 


@sanca || ox 


O NFs4 
OD openvPN 
O Pop-3 over sst 


Here you can define which services are trusted. This means that these 
services will be accessible from all hosts or networks. 


| PortiProtocol 


(@ Mutticast DNS (MDNS) 
(& Network Printing (IPP) 


hosts or networks. 


Port | Protocol Service 


53/tcp, 53/udp 
21ftcp 

993/tcp 

-1/ah, -1/esp 
25ftcp 

5353/udp 

631/cp. 631/udp 
2049/tcp, 2049/udp 
1194/udp 

995/tcp 


Masguerading 
Custom Rules 


Please remember to allow access only for services, which are 
really necessary to access. 


which are really necessary to access. 


Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all 
rks. 


Add 


Please remember to allow access only for ports and port ranges, 


The firewall is enabledi 


Jendela Firewall Configuration. 


Add Port 


Please select an entry from the list or enter 
a port and protocol further down. 


Add Port 


Please select an entry from the list or enter 
a port and protocol further down. 


The firewall is enabled 


Tampilan tabulasi Other Ports pada Firewall Configuration. 


Firewall Configuration 
File Options Help 
Wizard 


Apply Reload jable Disable 


“1 Protocol Service 
tcp 
udp 
tcp 
udp 
tcp 
udp 
tcp 


tcpmux itcp 


tepmux udp 
compressnet tep 
compressnet F udp 
tep 


udp 


#tep 


Port. |Protocol | service 
#tcpmux 


tcpmux 


2 


Trusted Services 
hosts ornetworks. 


Trusted Interfaces 
Masguerading 


Port 
5801-5803 tcp 


Protocol | Service 


None - None 
Custom Rules 


Li User Defined Ml User Defined 


Port / Port Range 


Port / Port Range: |5801-5803| 
Protocol: | tcp Is 


Ommall ea | 


Menambahkan port-port 5801-5803. 


Please remember to allow access only for ports and 
which are really necessary to access. 


Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all 


| dhada 


port ranges, 


The firewall is enabled. (modified) 


Tampilan setelah port-port VNC ditambahkan. 


PRAKTIK INSTAN 


akses melakukan remote desktop VNC, harus melakukan 
inisiasi awal VNC. Adapun langkah-langkah inisiasi 
awal ini yaitu: 

1. Buat file-file konfigurasi VNC client dengan menja- 

lankan perintah (lihat Gambar 16): 

S vncserver :1 

You will reguire a password to access your desktops. 
Password: 

Verify: 

Masukkan password yang akan digunakan untuk 
mengakses remote desktop VNC (lihat Gambar 17). Sete- 
lah berhasil akan memperlihatkan hasil seperti di ba- 
wah ini (lihat Gambar 18). 

New 'kdesktop.gadingmediterania.apt:1 (wiryadi)' desk- 
top is kdesktop.gadingmediterania.apt:1 

Creating default startup script /home/wiryadi/.vnc/xs- 


tartup 


Setelah berhasil, untuk mengakhiri lakukan perintah: 

S vncserver -kill :1 

Killing Xvnc process ID 3721 

2. Ubah konfigurasi desktop yang diinginkan, karena 

VNC secara default hanya memberikan tampilan des- 
ktop standar (lihat gambar 20). Tampilan dapat di- 
ganti dengan tampilan desktop GNOME yang 
memberikan penampilan lebih baik dengan. Pertama, 
pada direktori home Anda, buka file .vnc/xstartup 


Panduan Gambar 


E Firewall Configuration 
Fle Options Help 
had Port : kid B @ 


Wizard ' Apply Reload — #nsbls Disable 


Please select an entry from the list or enter 


yang berisi seperti di bawah ini (lihat Gambar 21): 
#!/bin/sh 
# Uncomment the following two lines for normal desktop: 
# unset SESSION MANAGER 
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc 

I -x /etc/vnc/xstartup | && exec /etc/vnc/xstartup 

| -r SHOME/.Xresources | && xrdb SHOME/ .Xresources 
xsetroot -solid grey 
vncconfig -iconic & 
xterm -geometry 80x24410410 -1s -title "SVNCDESKTOP Des- 
ktop" & 
twm & 

Ubah baris terakhir yang berisi “twm &” dengan: 
unset SESSION MANAGER 
gnome-session & 

Sehingga file .vnc/xstartup menjadi seperti di bawah 

ini (lihat Gambar 22): 

#!/bin/sh 
# Uncomment the following two lines for normal desktop: 
# unset SESSION MANAGER 
# exec /etc/X1l1/xinit/xinitrc 

I -x /etc/vnc/xstartup | && exec /etc/vnc/xstartup 

| -r SHOME/.Xresources | && xrdb SHOME/ .Xresources 
xsetroot -solid grey 
vncconfig -iconic & 
xterm -geometry 80x24410410 -1s -title "SVNCDESKTOP Des- 
ktop" & 


RK | 


Wizard ' Apply Reload ' #nsbls Disable 


a port and protocol further down. 
Ta Trusted Services 


hosts or networks. 
Trusted Interfaces 
Masguerading p 
5901-5903 tcp 


Custom Rules 


M1 User Defined 


Port / Port Range: |5901-5903| 


Protocol: | tep se 


Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all 


| Protocol | Service 
None - None 


None - None 


Trusted Services 
Other Ports hosts ornetworks. 
Trusted Interfaces 


MaSgUeradIng gag 


| Protocol | Service 


KANI-SRNI ten 


— Remove 


Nana - Nana 


Custom Rules (is 


Clicking the Yes' button will override any existing 
firewall configuration. Are you sure that you want to do 


this? 
Lex j( em) 


Ka aa aman (7) 
8 @ 


Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all 


Menambahkan port-port 5901-5903. 


F Wiryadiokaesktop:- 


File Ecit Viem Terminal Tabs Help 


Menjalankan perintah vncserver. 


Iwiryadi@kdesktop -J$ vncserver 


| @sance || &ox 


Please remember to allow access only for ports and port ranges, 
which are really necessary to access. 


Please remember to allow access only for ports and port ranges, 
which are really necessary to access. 


The firewall is enabled. (modified) 


Tampilan akhir setelah port-port VNC ditambahkan. 


File Edit View Terminal Tabs Help 
Iwiryadi@kdesktop -1|$ vncserver 17 


You will reguire a password to access your desktops. 


Password: 
verity:I 


Memasukkan password untuk mengakses VNC. 


The firewall is enabled. (modified) 


Pesan untuk menyetujui perubahan pada konfigurasi Firewall. 


& WiryadiOkdesktop:- 
Hle Ecit View Terminal Tabs Help 


Iwiryadi@kdesktop -1|$ vncserver 
You will reguire a password to access your desktops. 


Password: 
Verify: 


New 'kdesktop.gadingmediterania.apt:1 (wiryadi)' desktop is kd 
Jesktop.gadingmediterania.apt:1 


(Creating default startup script /home/wiryadi/.vnc/xstartup 
Starting applications specified in /home/wiryadi/.vnc/xstartup 
Log file is /home/wiryadi/.vnc/kdesktop.gadingmediterania.apt: 
1. log 


Iwiryadiekdesktop -1$ II 


Tampilan setelah konfigurasi VNC untuk user selesai. 


PRAKTIK INSTAN 


unset SESSION MANAGER 
gnome-session & 

Demikian langkah-langkah inisiasi awal VNC bagi 
user. Langkah-langkah inisiasi awal VNC ini harus dila- 
kukan setiap user yang akan diberikan akses remote des- 
ktop VNC. 


Pengaktifan Server VNC 


Sebelum server VNC dapat digunakan, root harus meng- 
konfigurasi server VNC agar dapat diakses oleh setiap 
user. Pertama, buka file /etc/sysconfig/vncserver yang 
akan berisi seperti di bawah ini (lihat Gambar 23): 

# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pa- 

irs. 

# 

# Uncomment the lines below to start a VNC server on 


display: 


Pada bagian terakhir, yang mengandung: 
# VNCSERVERS-"2 :myusername" 
# VNCSERVERARGS (21-"-geometry 800x600 -nolisten tcp - 
nohttpd -localhost" 


VNCSERVERARGS (2)-"-geometry 800x600 -nolisten tcp -noht- 
tpd -localhost" 
VNCSERVERARGS (31-"-geometry 800x600 -nolisten tcp -noht- 
tpd -localhost" 

Ubah resolusi menjadi seperti yang Anda inginkan ba- 
gi user yang bersangkutan. Setelah konfigurasi server 
VNC sudah dilakukan. Sekarang aktifkan service server 
VNC dengan (lihat Gambar 24): 

# /etc/init.d/vncserver start 

Sekarang, server VNC sudah aktif dan dapat diakses 
secara remote melalui jaringan. Sebelumnya, pastikan di 
client Linux Anda sudah terinstalasi paket VNC client. 
Kemudian, untuk me-remote desktop Linux pada server 
VNC jalankan perintah: 

$ vncviewer (Alamat IP Dektop Linux yang ditujul:X 

Huruf “X” di atas ganti yang sesuai dengan user yang 
bersangkutan. Misalnya user supriyanto, dan pada konfi- 
gurasi di atas user supriyanto menggunakan VNCSER- 
VER 2, maka perintah tersebut menjadi: 

$ vncviewer (Alamat IP Dektop Linux yang dituju)|:2 

Ketika diminta password, ketikkan password yang te- 
lah ditetapkan pada konfigurasi setiap user di atas. 

Yang menarik dari memanfaatkan server VNC ini ada- 


hilangkan tanda komentar “#” dan masukkan konfigu- 
rasi untuk masing-masing user. Misalkan menjadi: 
VNCSERVERS-"1:wiryadi 2:supriyanto 3:lely" 


lah, user tetap dapat melakukan login pada server VNC 
dan menggunakan desktop yang ada tanpa terganggu 
oleh user-user yang melakukan remote desktop VNC ke 
server tersebut. Menarik, bukan?m 

Ena Wiryadi Salim idayriw@ gmail.com) 


VNCSERVERARGS (1)-"-geometry 800x600 -nolisten tcp -noht- 


tpd -localhost" 


Bie Edit View. Terminal Tabs Help Es 
Iwiryadi@kdesktop -1$ vncserver -kill : £ — aa aa! 
Killing Xvnc process ID 3721 
Iwiryadiekdesktop -1$ II 


Edit view Terminal Tabs. Help 


wiryadiGkde: "3s 4 
Hrga # Uncomment the following two lines for normal desktop: 


# unset SESSION MANAGER 
H exec /etc/X11/xinit/xinitrc 


| -x /etc/vnc/xstartup | && exec /etc/vnc/xstartup 

| -r $HOME/.Xresources | && xrdb $HOME/.Xresources 

xsetroot -solid grey 

Vncconfig -iconic & 

Ixterm -geometry 80x24410-10 -1s -title "$VNCDESKTOP Desktop" 
(twm & 


Mematikan vncserver yang diaktifkan sebelumnya. 


PA ai Tootekdesktop:— 
View Terminal Help 

Irootgkdesktop -1# /etc/init.d/vncserver start 

Starting VNC server: I:wiryadi xauth: timeout in locki| 


ng authority file /root/.xauthLSOM6T 


root@kdesktop:— 
File Edit View Terminal Tabs Help 


# The VNCSERVERS variable is a list of display: 
pairs 


# Uncomment the following two lines for normal desktop: 
# unset SESSION MANAGER 


# exec /etc/X11/xinit/xinitrc Uncomment the lines below to start a VNC server o 


I -x /etc/vnc/xstartup |) && exec /etc/vnc/xstartup 

L -r $HOME/.Xresources | && xrdb $HOME/ .Xresources 

Ixsetroot -solid grey 

Vncconfig -iconic & 

xterm -geometry 80x24t10t10 -1s -title "$VNCDESKTOP Desktop" & 
unset SESSION MANAGER 

Mnome-session & 


“.vnc/xstartup" 13L, 366C 


Tampilan file .vnc/xstartup setelah dirubah. 


# 

# 

n display :2 

# as my 'myusername' (adjust this to your own). Yo 
U will also 

# need to set a VNC password, run 'man vncpasswd' t 
o see how 

# to do that. 

# 

# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area networ 
kis 

# untrusted! For a secure way of using VNC, see 

# cURL:http://ww.uk.research.att.com/archive/vnc/s 
shvnc.html-. 


Tampilan file /etc/sysconfig/vncserver awal. 1 


New "kdesktop.gadingmediterania.apt:1 (wiryadi)' deskto 
p is kdesktop.gadingmediterania.apt:1 


Starting applications specified in /home/wiryadi/.vnc/x 
startup 

Log file is /home/wiryadi/.vnc/kdesktop.gadingmediteran| 
ia.apt:1.log 


2:supriyanto xauth: timeout in locking authority file 
/ root/ .xauthLSOM6T 


New 'kdesktop.gadingmediterania.apt:2 (supriyanto)' des| | 
ktop is kdesktop.gadingmediterania.apt:2 | 


Mengaktifkan server VNC. 


KOMUNITAS 


KPLI Kediri Adakan Seminar Joomla 


menyelenggarakan seminar tentang 

membuat situs interaktif menggunakan 
CMS (Content Management System) Joom- 
la. Seminar berlangsung meriah, dengan 
dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai ka- 
langan, mayoritas dari dunia pendidikan. 
Ini merupakan seminar ketujuh kali yang 
diadakan KPLI Kediri. 

Seminar yang disponsori oleh vendor 
laptop Axioo ini juga didukung oleh be- 
berapa toko komputer, stasiun radio, dan 
koran lokal Kediri. Seminar yang mengupas 
kemudahan instalasi Joomla ini diharap- 
kan mampu membangkitkan minat peserta 
dalam mempelajari Joomla dan beberapa 
CMS lainnya yang berbasis software open 
source. Pada sesi akhir acara peserta bere- 
but untuk meng-copy program Joomla dan 
fitur pendukung lainnya. 

Yang menjadi “artis” pembicara seminar 
adalah para aktivis KPLI Kediri. Empat 
orang pakar Joomla KPLI Kediri diturunkan 


A-- 2007 lalu KPLI Kediri Jawa Timur 


untuk acara kali ini, yakni Hartono Wibo- 
wo, Andri Wiratmono, Ari Hadi, dan Shindu 
Setiawan. Sebagai moderator adalah Puguh 
Budi Suwasono, guru sebuah SMK (Sekolah 
Menengah Kejuruan) yang sangat peduli 
dengan perkembangan Linux di Kediri. 
Seminar ini juga bertujuan menjaring 
minat para peserta untuk menjadi ang- 
gota KPLI. Tidak kurang 150 orang peser- 
ta mendaftar sebagai anggota baru KPLI 
Kediri. Alamat web KPLI Kediri adalah 
http://kediri.linux.or.id.mRus 


Seminar KPLI Kediri Jawa Timur. 


KPLI Tegal Resmi Berdiri 


Tengah cukup semarak selama tahun 

2007 lalu. Salah satu pendorongnya 
adalah kegiatan bisnis yang tidak ingin 
menggunakan software bajakan, seperti juga 
terjadi di berbagai kota lain di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Mayoritas aktivis komuni- 
tas Linux Tegal adalah pengusaha warnet 
serta usaha kecil dan menengah lainnya. 
Setelah mendirikan Awali (Asosiasi Warnet 
Linux dan Open Source) Jawa Tengah, para 
aktivis Linux di Tegal dan kota-kota ke- 
cil sekitarnya di Jawa Tengah mendirikan 
KPLI Tegal. 

KPLI Tegal terbentuk pada Rabu, 28 No- 
vember 2007, pukul 22.05 WIB, bertempat 
di rumah Bapak Eko Prasetyo, Jl. Samadi- 
kun No. 388 RT 04/03 Debong Kulon - Kota 
Tegal. Melalui musyawarah yang akrab dan 
penuh kekeluargaan, terpilih ketua pertama 
KPLI Tegal adalah Yun Setiawan, ditemani 
sekretaris Yulistya Agung Indarto. 

Pengurus KPLI Tegal dilengkapi dengan 


Ka komunitas Linux di Tegal Jawa 


tiga divisi. Divisi Pendidikan dan Pelatihan 
dikoordinasi oleh Sekhidin dengan anggota 
Muannas dan Ainun Naiem. Divisi Riset dan 
Pengembangan dikoordinasi oleh Wahyudi 
dengan anggota Dedi Santoso dan M. Fat- 
khurrosyidin. Divisi Humas dikomandani 
oleh salah satu tokoh Awali Jawa Tengah, 
Romi Muharyono, dengan anggota Eko Pra- 
setyo dan Sujatmiko. 

Alamat kontak pengurus KPLI Tegal dan 
Awali Jawa Tengah adalah romi@awali.org 
atau http://jateng.awali.or.id.mRus 


Pendirian KPLI Tegal Jawa Tengah. 


42 02/2008 " INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://Surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


IKLAN 


WARNUX 


Dartar Warnet Bermasis Linux Di INDONESIA 


2 - Jakarta 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta 
Barat 

@ Cozy Planet, Jl. Bendungan Jago No. 1 
Kemayoran, Jakarta Pusat 

@ MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok 
G.V No. 476 Johar Baru, Jakarta Pusat 

@ Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

@ Aanet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 

@ Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 


Jawa Barat dan Banten 

@ GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, 
depan Politeknik Gizi Bandung 

@ HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, 
Cibaduyut, Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau 
(samping Alfamaret), Jatirahayu, Pondok 
Melati, Bekasi 

@ Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam 
No. 92-94 Pondok Gede, Bekasi 

@ Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas 
I Kranji, Bekasi 

@ Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P 
No. 7 Bekasi Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

@ Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 
Belakang Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

@ Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah 
No. 23 Dramaga, Bogor 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No.1 
Citeureup Cibinong, Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

@ F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina 
(belakang BSI Margonda), Depok 

@ Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, 
Depok 

@ R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur, Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (belakang Stasiun UI), Depok 

@ Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. 
Senggol, FKM UI, Depok 

@ O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, 
Tangerang 

@ Starnet, Cimone, Tangerang 


Kab Tengah dan Yogyakarta 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja, Banyumas 

@ Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

@ ICTNet2, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, 
Batang 

@ Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

@ Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul, Brebes 

@ FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

@ Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 


44 02/2008 " INFOLINUX 


Dukuhturi Bumiayu, Brebes 

Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah), 
Kudus 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 
KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal, Pemalang 

88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh, Purwokerto 

Dago" Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, 
Purwokerto 

Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, 
Semarang 

CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, 
Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik, Semarang 

GankbuntU WarungInternet, Jl. Purwoyoso 
Ic No.30, Semarang 

GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang, Semarang 

GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah 
Pertamina, Semarang 

HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 
31 Belakang RS Roemani, Semarang 
Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 
IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, 
Semarang 

Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, 
Semarang 

Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, 
Semarang 

Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 
TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 
Banyumanik, Semarang 

WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang 
(samping Cafe Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, 
Semarang 

PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 
151, Ungaran 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa — Banjaran 
20 Pangkah, Tegal 

Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 Talang, 
Tegal 

BIXnet, Jl. A.R. Hakim No. 189, Tegal 
BONEeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman 
Slawi, Tegal 

Buana Net, Jl. Pala Raya No. 300 Mejasem, 
Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 
Fantasy Net, Ruko Slawi Blok 3 No. 35 
Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, 
Tegal 

Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, 
Tegal 

Prima Net, Jl. Gatot Subroto (Slawi Pos) 
Slawi, Tegal 

@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 
RedMouse, Jl. Werkudoro No. 162, Tegal 


SD Net, Jl. Werkudoro, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 
Adiwerna, Tegal 

Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Jawa Timur dan Bali 


@ F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, 
Pasuruan 

@ Biroe Warnet, Perum Telang Indah Persada 
Blok C No. C5 Kamal, Bangkalan, Madura 

@ XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech 
Sguare, Jember 

@ Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 
1), Blitar 

@ Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

@ Zencafei-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, 
Jombang 

@ Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

@ At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, 
Kediri 

@ Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, 
Kediri 

@ Warnet Bima, Kediri 

@ Warnet Bina, Kediri 

@ Warnet Evo, Kediri 

@ Warnet FastNet, Kediri 

@ Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 
32, Kediri 

@ Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

@ SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, 
Gresik 

@ TlogoNet, Jl. Raya Tlogomas No. 59, 
Malang 

@ Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari, Mojokerto 

@ ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, 
Surabaya 

@ Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, 
Surabaya 

@ RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

@ Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 

@ Warnet Smart Office, Karang Menjangan 
72, Surabaya 

@ Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, 
Surabaya 

@ PROMPT Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

@ Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

@ Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar, Bali 

Sulawesi 

@ @mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 
C (samping BCA), Kendari, Sulawesi 
Tenggara 

@ Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12, Makassar, Sulawesi 
Selatan 

@ Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, 
Makassar, Sulawesi Selatan 

@ Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 


BCA), Manado, Sulawesi Utara 


www.infolinux.web.id 


WARNUX 


Program Deeptreeze a Ia Linux 


idak hanya Windows, Linux pun butuh perlakuan mirip program Deepfreeze 


agar aman digunakan untuk warnet. Deepfreeze ini seperti autorecovery, yang 


dapat dijalankan setiap berganti pengguna warnet. Dengan membuat skrip 


kecil, kita dapat membuat sendiri aplikasi yang mirip dengan Deepfreeze. 


Warnet adalah tempat yang 
dikunjungi orang dari berbagai 
kalangan. Sebagai tempat publik, 
komputer yang ada di warnet 
sangat rentan terhadap virus, 
spyware, kerusakan aplikasi, dan 
perubahan konfigurasi. Walaupun 
untuk masalah virus sampai saat 
ini warnet Linux bisa dibilang 
tempat yang aman dan nyaman 
bagi pengguna warnet yang terbiasa 
menggunakan Pendrive/Flashdisk, 
tidak ada salahnya Anda melakukan 
deepfreeze atau serupa di Linux agar 
aplikasi dan konfigurasi di komputer 
warnet tidak berubah. 

Untuk warnet pengguna distro 
Linux Zencafe, tentunya sudah tidak 
asing dengan autorecovery-nya yang 
mirip Windows dengan Deepfreeze- 
nya. Bagaimana dengan warnet yang 
menggunakan distro Linux selain 
Zencafte? 

Secara garis besar, kita tidak tahu 
persis bagaimana cara kerja Deep- 
freeze yang ada di Windows karena 
ini adalah “resep rahasia” perusa- 
haan Faronics pembuat Deepfreeze. 
Karena Deepfreeze bukanlah soft- 
ware open source yang kita bisa tahu 
isi source code-nya. 

Namun, tidak perlu berkecil hati, 
kita bisa membuat program yang me- 
miliki kemampuan sejenis deepfreeze 
di Linux tanpa tools apapun selain 
tools yang sudah tersedia di semua 
distro Linux, yaitu Bash, Xdialog, 
dan Terminal. 

Walaupun kita tidak tahu per- 


www.infolinux.web.id 


sis bagaimana program Deepfreeze 
berkerja, tapi kita bisa membayang- 
kannya sebagai berikut. Deepfreeze 
ala Linux adalah sebuah program 
yang akan membuat file back-up 
dari semua konfigurasi dan folder di 
Linux terutama yang ada di folder 
Home. Karena rata-rata kita berkerja 
menggunakan folder Home, setelah 
komputer di-restart folder Home 
akan dihapus dan file back-up yang 
telah kita buat sebelumnya akan di- 
extract ke dalam folder Home terse- 
but. Simpel, bukan? 

Berikut adalah contoh sederhana 
pembuatan program a la Deepfreeze 
dengan menggunakan Bash. 

Buat file dengan nama deepfreeze. 


Anda bisa menggunakan editor teks 
vi, mcedit, atau editor teks lainnya 
yang biasa Anda gunakan. Isi file 
deepfreeze sebagai berikut: 

!/bin/sh 

Deepfreeze ala Linux 

Backup before use, Use At Your Own 
Risk. 

Copyleft 2007 by A. Hardiena 


Xdialog --title “Deepfreeze ala 


Linux” N 
--menubox “Selamat datang di 
Deepfreeze ala Linux." 17 65 31 
Mnstal An Tnstalli 
Deepfreeze dari komputer” N 
“Hapus" “Hapus Deepfreeze 


dari komputer” N 


sasa dal. 


Deeptreeze ala Linux 


Selamat datang di Deepfreeze ala Linux. 


(install “Install Deepfreeze dari komputer 


IiHapus Hapus Deepfreeze dari komputer 
| Batal Batalkan program Deepfreeze 


THBEE.OH — InsPIRAmonAL 
Sikeanirrzon | orenraan | Peamorzog 


Ry Menu HM @ 4 IDocum... & (Neowin... El (Terminal) (& (Deepfr 


Gambar 1. Tampilan awal Deepfreeze. 


$ Cautore 


X. Cancel 


& tinbox - 


I Ideeptr... (2beeptr”| Ba) O HRM 2aa 33 


INFOLINUX " 02/2008 45 


WARNUX 


Nama folder home yang diproteksi 


zarathustra 


(2x cancel) 


Ry Menu IM G5 4 Docum... & (Neowin... ES (Terminal! |) (Deepir. Cautore... 49 Iinbox -.. | Ideepir..|/s”Deeprr”| Oa) O WIN sia Pk AA, Menu BM Gs 4 (Doc... & INeow... Bf Hermi IDeep. Tautor... @ linbox Irdee. toeep.. (#beepr."| CO (aj « HEM 216 34 
Gambar 2. Pemilihan home folder. Gambar 3. Tampilan proses yang sukses. 
“Batal” “Batalkan program # Deepfreeze System sed -i “/# Deepfreeze/d" /etc/ 
Deepfreeze” 2»/tmp/checklist.tmp.$$ cd /home/ rec.d/rc.local 
Deepfreeze do not manual editing rm /home/$direktori.tar.gz 
choice-“cat /tmp/checklist.tmp.$$” this line ag 
rm -f /tmp/checklist.tmp.$$ rm -rf /home/Sdirektori esac 
Deepfreeze do not manual editing 
case Schoice in this line Catatan: 
“Instal1l") tar -xvzf Sdirektori.tar.gz Untuk distro Linux yang meng- 
Deepfreeze do not manual editing gunakan init.d, dan bukan rc.d, Anda 
tanya- mktemp -g /tmp/menu.XXXXXX iwan Ilahi bisa mengubah letak file rc.local dari 
header-"Deepfreeze ala Linux" # Deepfreeze has ended here /etc/rc.d/ ke direktori lain5 yang 
size-"9 60" EOF digunakan distro tersebut. Setelah 
content-”Nama folder home yang # Check if autorecovery has error selesai, simpan file deepfreeze dan 
diproteksi." if (| 82 - 01: then chmod #x deepfreeze atau ubah per- 
Mehlelkorej Senleika WSineelolena! 5 content-"Deepfreeze home missionnya agar dapat dieksekusi. 
inputbox “$content” $size 2» Stanya Sdirektori sukses." # chmod #x deepfreeze 
Lines ON then) else 
exit 0 content-"Deepfreeze home Untuk mengaktifkannya, cukup 
f $direktori gagal." mendobel klik ikon file deepfreeze, atau 
f mengetikkan “sh deepfreeze” melalui 
direktori-'cat $tanya” Terminal dengan menggunakan akun 
check- cat /etc/rc.d/re.local | Xdialog --title “$Sheader" --msgbox root. Gambar-gambar menunjukkan 
grep “'# Deepfreeze System" NS conbene Nae tampilan program deepfreeze. Gambar 
temporary-"# Deepfreeze System" Aa 1 adalah menu pilihan ketika pertama 
Hapus) menjalankan deepfreeze. Jika Anda 
ke IL VSslaecik 55 “eisamsoserar” Ia tanya- mktemp -g /tmp/menu.XXXXXX memilih instal, Anda diminta menu- 
then header-"Deepfreeze ala Linux" liskan folder di bawah /home milik 
sed -i "/# Deepfreeze/d" /etc/ size-"9 60” akun user yang akan diproteksi seperti 
Tena/nerlocal content-"Nama folder home yang Gambar 2. Gambar 3 menunjukkan 
rm /home/$direktori.tar.gz diproteksi." proses deepfreeze yang sukses. 
fi Xdialog --title “Sheader" -- Anda dapat menvariasikan deep- 
# Proses deepfreeze dan letakkan inputbox “$content” $size 2» $tanya freeze ini sesuai kebutuhan, misal- 
di /etc/rc.d/rc.local nya dengan menyelipkan baris untuk 
cd /home/ if |! $2 - 0J: then menghapus folder /tmp dan variasi 
rm $direktori.tar.gz exit 0 lain yang Anda butuhkan. Selamat 
tar -cf $direktori.tar Sdirektori fi mengelola warnet Linux dengan lebih 
gz pn beseNSda tektora ita nyaman! 
cat «« EOF »» /etc/rc.d/rc.local direktori-“cat Stanya” A. Hardiena Jahardiena@gmail.com| 


46 02/2008 " INFOLINUX www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL FILE 


ernah men-download file berukuran besar, sudah menghabiskan waktu 


yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit, dan menemukan bahwa file 


tersebut tidak bisa dibuka dengan baik? Pastinya akan sangat kesal sekaligus 


menyesal, apalagi kalau file tersebut sangat dibutuhkan, sementara, men- 


download lagi akan menghabiskan usaha yang tidak sedikit. 


Atau, pernahkan Anda menyimpan 
file back-up yang telah berusia ber- 
tahun-tahun, namun ternyata rusak 
ketika dibuka beberapa waktu ke- 
mudian? Padahal, Anda sudah meng- 
habiskan ruang harddisk yang cukup 
besar hanya untuk menyimpan file 
yang rusak tersebut. 

Dalam menyimpan file, kita mung- 
kin bisa memastikan kualitas media 
penyimpanan yang digunakan. Na- 
mun, terkadang, karena satu dan lain 
hal (hardware, software, ataupun 
kesalahan sendiri), file tersebut men- 
jadi rusak. Atau, yang paling sering 
ditemukan, file rusak karena proses 
transfer yang tidak sempurna. 

Ada baiknya kalau kita lebih ber- 
hati-hati ketika bekerja dengan file. 
Paling tidak, apabila kita men-down- 
load, pastikan file yang di-download 
tidak rusak. Apabila kita mendistri- 
busikan file, pastikan file kita tidak 
rusak sehingga orang lain mendapat- 
kan file yang benar. Beberapa file 
mungkin tidak terlalu sensitif apabila 
kehilangan/rusak satu atau dua byte. 
Namun, sebagian lagi sangat sensitif. 

Untuk memeriksa keutuhan atau 
keabsahan suatu file, kita bisa meng- 
gunakan berbagai program yang me- 
nyediakan pemeriksaan checksum 
pada file tersebut, menggunakan ber- 


bagai algoritma yang telah dikenal 
luas dan telah terbukti bisa diandal- 
kan. Selama hasil checksum benar 
(dengan algoritma yang terbukti), 
maka file tersebut dipastikan sama 
dengan file sumber. Pemeriksaan file 
jelas tidak hanya berdasarkan uku- 
ran file saja. 

Di tulisan ini, kita akan mem- 
bahas beberapa program yang bisa 
dipergunakan, lengkap dengan con- 
toh penggunaan. Di akhir tulisan, 
kita juga akan membangun program 
GUI sederhana untuk memudahkan 
pemeriksaan checksum file. 

Semua contoh tulisan ini diban- 
gun di atas Linux Singkong 1.0 
(http://noprianto.com/singkong. 
php), namun dapat diterapkan tanpa 
masalah pada sistem lainnya. 


Algoritma dan program 

Beberapa program berikut ini bisa 

digunakan untuk memeriksa check- 

sum sebuah file: 

@ sum (1), memeriksa checksum dan 
menghitung jumlah blok dalam 
file. 

@ cksum (1), memeriksa checksum 
CRC dan menghitung ukuran file. 

@ md5sum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget MD5 
(128-bit). 


@ shalsum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget SHA1 
(160-bit). 

@ sha224sum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget SHA224 
(224-bit). 

@ sha256sum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget SHA256 
(256-bit). 

@ sha384sum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget SHA384 
(384—bit). 

@ sha512sum (1), menghitung dan 
memeriksa message diget SHA512 
(512-bit). 


Dari sekian banyak algoritma dan 
program tersebut, MD5 sangat umum 
digunakan. Walau demikian, di pro- 
gram ini, kita akan membahas semua 
program tersebut. Penekanan lebih 
pada MD5 akan dilakukan. 

Dalam membahas berbagai al- 
goritma tersebut, kita akan meng- 
gunakan program contoh Is (di-copy- 
kan dari /bin/ls) dan 1s2, di-copy-kan 
dari /bin/Is dan dirusak (dengan cara 
diedit dengan vi dan menghapus satu 
karakter bagian tengah tubuh pro- 
gram), namun berukuran tetap sama. 
Ketika 1s2 dijalankan, segfault akan 
dihasilkan: 

3 lea 


48 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FILE 


Segmentation fault 
Informasi Is dan 1s2: 
$S Is -al 1s 1s2 
-EwXr-Xr-x 1 nop users 81820 2007- 
12-14 18:41 1s 
-EwXr-Xr-Xx 1 nop users 81820 2007- 


12-14 18:41 1s2x 


Sum 
Program sum akan memeriksa check- 
sum dan menghitung blok dalam file 
dalam dua algoritma: BSD (opsi -r) 
ataupun system V (opsi -s). 
Contoh penggunaan: 

S sum /bin/l# 

64901 13 /bin/link 

48097 24 /bin/ln 

41295 74 /bin/loadkeys 

10482 44 /bin/login 

46093 13 /bin/logname 

52454 80 /bin/ls 

60073 6 /bin/lsmod 


S sum -s /bin/lx« 
8140 26 /bin/link 
12642 47 /bin/ln 

6940 148 /bin/loadkeys 
48095 88 /bin/login 
45458 25 /bin/logname 
24005 160 /bin/ls 


56330 12 /bin/lsmod 
Kolom pertama adalah checksum 
dan kolom kedua adalah jumlah blok 
yang digunakan oleh file. 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 


&) 
Oo 


D bin.-star.md5 


nofe-md5sumversion)O.1a 


1s2: 
$ sum 1s 1s2 
52454 80 1s 
29496 80 1s2 


S sum -s 1s 1s2 
24005 160 1s 
22OBIINTIGOMES2 


cksum 
Program cksum akan memeriksa 
CRC checksum dan menghitung uku- 
ran file dalam satuan byte. 
Contoh penggunaan: 
S cksum /bin/lxs 
376866433 13072 /bin/link 
889217852 23992 /bin/ln 
4039519244 75564 /bin/loadkeys 
2691098678 44788 /bin/login 
1311955907 12756 /bin/logname 
422757473 81820 /bin/ls 
3707414784 5812 /bin/lsmod 
Kolom pertama adalah CRC 
checksum dan kolom kedua adalah 
ukuran file. 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 
1s2: 
SNcksumPisM1s2 
422757473 81820 1s 
255082481 81820 1s2 


md5sum 

Program ini akan menghitung dan 
memeriksa message digest MD5 
(Message Digest Algorithm 5) yang 


SowR 


D foinin OK 
D #intoadkeys OK 
D #infogin ok 
D #infogname OK 
D sinis 


Filename Status an . an . | na. mna . an sana , 4 
IK bin/link FAILED 


D #inismod ne 


About 


Ouit 


Nofe-md5sum.py. 


sering digunakan dalam hash func- 
tion untuk kriptografi. MD5 juga 
merupakan standar internet (RFC 
1321). Dalam penggunaan sehari- 
hari, md5 banyak digunakan untuk 
memeriksa integritas file. 
Contoh penggunaan: 
$ echo | md5sum 


68b329Ja9893e34099c7d8ad5cb9c940 - 


$ echo “Halo Apa Kabar” | md5sum 
fa7509b480340fc9450a223933a82a53 - 


S md5sum /bin/ls 
a9fc601d93aa58abe0leldaa43a52487 
/bin/link 
a8c9c4eb2e859dbb86bf551fff48f263 
/bin/ln 
773dbba620b8407243c68e3b3ebddade 
/bin/loadkeys 
2a008417943392350609e7bd3e133f73 
/bin/login 
0910f6aee230b6319dbf9e43163c9e0e 
/bin/logname 
a700f168866236756bafed5357e7e039 
/bin/ls 
e1f75136471b965ba1d40def5989e66a 
/bin/1lsmod 

Contoh pemeriksaan pada Is dan 

1s2: 

S md5sum 1s 1s2 


a700f168866236756bafed5357e7e039 1s 
ef5fcf8f556c264495b16e20659f9bl1d 
1s2 

Kolom pertama, yang merupakan 
MD5 hash, berukuran 32 karakter 
heksadesimal. 

Dalam mendistribusikan file, seb- 
agai contoh linux-l.iso, kita bisa pula 
menyertakan file linux-l.iso.md5, di- 
mana yang terakhir bisa dibuat den- 
gan meredireksi standar output kelu- 
aran program md5sum. Contoh pada 
program 1s: 

S md5sum 1s 
a700f168866236756bafed5357e7e039 1s 


S md5sum 1s » 1s.md5 


S ce As uc 
a70d0f168866236756bafed5357e7e039 1s 
Apabila kita mendistribusikan 
banyak file sebagai satu kumpulan/ 
kelompok, kita bisa pula menggu- 
nakan satu file md5 yang berisikan 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 49 


TUTORIAL FILE 


hash dari banyak file. Cara ini umum 
digunakan oleh pembuat distro ke- 
tika mendistribusikan sistemnya. 
Umumnya, kita menemukan file 
semacam packages.md5 di media 
CD/DVD distro. 

Cara serupa dengan sebelumnya 
bisa digunakan: 

S md5sum /bin/l4“ » bin.l.star.md5 


$ cat bin.1l.star.md5 
a9fc601d93aa58abe0leldaa43a52487 
/bin/link 
a8c9c4eb2e859dbb86bf551fff48f263 
/bin/ln 
773dbba620b8407243c68e3b3ebddad6 
/bin/loadkeys 
2a008417943392350609e7bd3e133f73 
/bin/login 
0910f6aee230b6319dbf9e43163c9e0e 
/bin/logname 
a700f168866236756bafed5357e76039 
/bin/ls 
e1f75136471b965ba1d40def5989e66a 


/bin/1lsmod 


shalsum 
Program ini bisa digunakan untuk 
menghitung dan memeriksa message 
digest SHA1 (160-bit). SHA merupakan 
singkatan dari Secure Hash Algorithm. 
SHA umumnya digunakan dalam ber- 
bagai aplikasi keamanan seperti TLS, 
SSL, PGP, SSH, S/MIME, dan Ip- 
sec. Operasi yang digunakan dalam 
algoritma adalah: -#,and,or,xor,rotl. 
Gunakanlah redireksi stdout seperti 
contoh pada pembahasan md5sum un- 
tuk membuat file yang berisikan hash, 
sehingga dapat diperiksa lebih lanjut. 
Contoh penggunaan: 

S shalsum /bin/lxs 

1bc04677f39a91f07ebb427f2b057797f703 
/bin/link 
f4cfbd17d1a3018ca90c70dfd54Jc97667550 
/bin/ln 
b4957a3e8ad3c1c026496889fca0904cf713 


869c 
0722 
e936 /bin/loadkeys 
ffba62f9de34bbea0e027b2f195cbdfe0c60 
2dce /bin/login 
sa3d43b97e844b1341180f3fb4e7203e65dc 
5e0c /bin/logname 
46d640df7f4be30159d4145642114fb46def 
/bin/ls 
311labedede5b82a86325e977cd54acldble6 


Ce 


2c53 /bin/lsmod 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 
1s2: 
$ shalsum ls 1s2 
046J640df7f4be30159J4145642114fb46J6 
fe875 1s 
12b6f086c1d0ce71e78190056a8b5dcbc03 
35c14 1s2 
Kolom pertama, yang merupakan 
SHAI hash, berukuran 40 karakter 
heksadesimal. 


Sha224sum 
Program ini akan menghitung dan 
memeriksa message digest SHA224 
(224-bit). SHA224 terkadang disebut 
pula sebagai SHA2. Operasi yang 
digunakan dalam algoritma adalah: 
#,and,or,xor,shr,rotr. Gunakanlah 
redireksi stdout seperti contoh pada 
pembahasan md5sum untuk mem- 
buat file yang berisikan hash, sehing- 
ga dapat diperiksa lebih lanjut. 
Contoh penggunaan: 

S sha224sum /bin/l1lx 

4652932dJb2b63e10b3286186882a4c6ffd62 
/bin/link 
42fb88b572708edacfcb3b4756489e9db57c 
/bin/ln 
a0fc2fd5eb314277821e46644b4ff90667el1l 
/bin/loadkeys 
5baae3354b94e95dc1bd4504429cb7661174 


45dfd23883d1a247c8dc 
80e08ec41e5bf3565991 
601b1bf011527blaec94 
1ffa061lfcf2f4faf014f /bin/login 
eb0de9aab1395b9da46214fab93008261e0e 
de8429b2830ee2627fe7 /bin/logname 
2a6ff5466ca8b3bdab8b8242a92480672791 
/bin/ls 
bbef6c573baa1d9bf35261f477ddc13248b2 


ca4clace316bbc24J09dc 


ed4468a0b3f7750f35cb /bin/l1lsmod 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 
1s2: 
S sha224sum 1s 1s2 
2a6ff5466ca8b3bdab8b8242a92480672791 
ca4clace316bbc2d09dc 1s 
f6df47d9ed17850134f143ac4dcce703637b 
bce8ca4e23032cfc594c 1s2 
Kolom pertama, yang merupakan 
SHA224 hash, berukuran 56 karakter 
heksadesimal. 


Sha256sum 

Program ini akan menghitung dan 
memeriksa message digest SHA256 
(256-bit). SHA256 terkadang dise- 
but pula sebagai SHA2. Operasi yang 


digunakan dalam algoritma adalah: 
#,and,or,xor,shr,rotr. Gunakanlah 
redireksi stdout seperti contoh pada 
pembahasan md5sum untuk mem- 
buat file yang berisikan hash, sehing- 
ga dapat diperiksa lebih lanjut. 
$ sha256sum /bin/l1lx« 
ea7f2d1ef86a54ce8b328fac846a445f 
1af7928f285232879a9cfabbf160Jd929 
/bin/link 
ad2J051e08340b1897c782904834602c 
dcc6ec6104e47990276e9250a883b3508 
/bin/ln 
e01688865f6e9cc23d4ce18b4afa0eac373d 
059ee57d8ea4b0729e5ba4a62c06 /bin/ 
loadkeys 
778a267fa19b605f166d21ce3848a896 
253223f8528b424061a98523c9b917b8 
/bin/login 
8cb8d60ff8de997d9aa5e58abeaee2ec0a19 
de48c995540334148a9835df6423 /bin/ 
logname 
0e13b7ffc9d3a9197435181b49e2a4c9 
3ee04063f1b3971e6740021730fe8071 
/bin/ls 
77a5261a78a16b14980Jb32bc618e94cd 
f219f7658096aad79f801f34b587fa34 
/bin/1lsmod 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 
1s2: 
$ sha256sum 1s 1s2 
0e13b7ffc9d3a9197435181b49e2a4c936e0 
4063f1b3971e6740021730fe8071 1s 
3afa3dd0d4a6e379b37ab9b01289ced20f1b 
1df7095ac20552008869ec54f0bc 1s2 
Kolom pertama, yang merupakan 
SHA256 hash, berukuran 64 karakter 
heksadesimal. 


Sha384sum 
Program ini akan menghitung dan 
memeriksa message digest SHA384 
(384-bit). SHA384 terkadang dise- 
but pula sebagai SHA2. Operasi yang 
digunakan dalam algoritma adalah: 
#,and,or,xor,shr,rotr. Gunakanlah 
redireksi stdout seperti contoh pada 
pembahasan md5sum untuk mem- 
buat file yang berisikan hash, sehing- 
ga dapat diperiksa lebih lanjut. 
Contoh penggunaan: 

S sha384sum /bin/lx« 

6d12dbc1b93243325105a3842baf6dedb307 

96b47be51c4f9def7e809e1fccc104397659 


14b3a0f3be966f294fe3e200 /bin/link 


50 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FILE 


3f87141269a3313069eafdfbf9019722032f 
bd8b0cdde0c9f3dc5Je6256189ed77e7be02 
/bin/ln 
4f5e08b5abac5bb8777184eca709a77acff 


ccb37c52a04822c28a0f0739 


e6fedb3841acaf5917fb34aff49006f37f 
70d38b9aecaaf86b45ba776f347 /bin/ 
loadkeys 
819789cbaa1c95632bff89529bf62c35al0b 
edf70b392875alcbb5ac0689e6a01le0lelec 
48a543c12431b1790bd10692 /bin/login 
e264618f9e7c77dec26cb91e7610fcf59eb 
9afaba970e98007f7579b25c41f48e39c1 
b4a2fc4e47230757c07c0d625cf /bin/ 
logname 
55b1595dbdc45ff9e251bdc4564e3277041b 
fa22b124c399178766ab2906ab4da6d039dl 
/bin/ls 


583a1a848bc4a90dbc3ea07falacba9c2f30 


f82f90aa84c7d5085dbd5fbo0 


a93b9623cda09efab3abdd4de9566c264744 
51bcd2c7f23117df4c862f38 /bin/lsmod 
Contoh pemeriksaan pada Is dan 
1s2: 
$ sha384sum 1s 1s2 
55b1595dbdc45ff9e251bdc4564e3277041b 
fa22b124c399178766ab2906ab4da6d039d1 
f82f90aa84c7d50485dbd5fb0o 1s 
7t0d6c8bcbc20deca8ce35f61feed7319209 
1f8307la6f2baeb264996120518dbfda2aad 
b83571178e4136f62b0a155f 1s2 
Kolom pertama, yang merupakan 
SHA8386 hash, berukuran 96 karakter 
heksadesimal. 


Sha512sum 
Program ini akan menghitung dan 
memeriksa message digest SHA512 
(512-bit). SHA512 terkadang dise- 
but pula sebagai SHA2. Operasi 
yang digunakan dalam algoritma: 
#,and,or,xor,shr,rotr. Gunakan redi- 
reksi stdout seperti contoh pada pem- 
bahasan md5sum untuk membuat file 
yang berisikan hash, hingga dapat di- 
periksa lebih lanjut. 
Contoh penggunaan Is dan 1s2: 

S sha512sum ls 1s2 

9a975e09f3021e15f4f38e62db24078c3e3 

c3cb74c496cdac0ad4d2996c45c31e1cb99b 

57103a12b882e3169e647958cc3f7a3c5f84 

3cc96aca85b4c552e496a3 1s 

6c578f53e9d9efe6fcdde65bba0c74dec9c 

968db8dee174d6e2d8a3ebea77e3f75092b0 

1005b8c1ebde9dc100f4647894743328704d 

d12c45ffecdcb5e45ee3da 1s2 

Kolom pertama, yang merupakan 


SHA512 hash, berukuran 128 karak- 
ter heksadesimal. 


Memeriksa file 

Pemeriksaan file dengan beberapa 

program yang telah dibahas di atas 

bisa dilakukan dengan dua cara: 

@ Manual, yaitu dengan memban- 
dingkan checksum/hash file yang 
dimiliki dengan file sumber. 

@ Otomatis, di mana program akan 
langsung memeriksa, memban- 
dingkan dan melaporkan check- 
sum/hash dengan file hash yang 
telah di-download sebelumnya. 
Tidak semua program yang diba- 
has sebelumnya menyediakan 
fasilitas ini (sehingga harus kita 
lakukan dengan bantuan shell 
script). Program md5sum, sha“sum 
menyediakannya, sementara sum 
dan cksum tidak menyediakannya. 


Untuk cara kedua, pastikan kita 
memiliki file hash yang umumnya 
disediakan oleh pihak distributor file, 
yang dapat dibuat dengan meredirek- 
si standard output program-program 
yang dibahas sebelumnya ke file. 


Md5sum 
Contoh file yang berisikan hash: 
$S md5sum /bin/1l# » bin.l.star.md5 
Pemeriksaan bisa dilakukan de- 
ngan opsi -c: 
S md5sum -c bin.l.star.md5 
/bin/link: OK 
/bin/ln: OK 
/bin/loadkeys: OK 
/bin/login: OK 
/bin/logname: OK 
/bin/ls: OK 


/bin/lsmod: OK 
Apabila terdapat file yang tidak 

sah, kesalahan juga akan dilaporkan: 

$ md5sum -c bin.l.star.md5 

/bin/link: FAILED 

/bin/ln: OK 

/bin/loadkeys: OK 

/bin/login: OK 

/bin/logname: FAILED 

/bin/ls: OK 


/bin/lsmod: OK 
md5sum: WARNING: 2 of 7 computed 
checksums did NOT match 


shalsum 
Contoh file yang berisikan hash: 

S shalsum /bin/ls » bin.l.star.shal 

Pemeriksaan bisa dilakukan de- 

ngan opsi -c: 

S shalsum -c bin.l.star.shal 

/bin/link: OK 

/bin/ln: OK 

/bin/loadkeys: OK 

/bin/login: OK 

/bin/logname: OK 

Joan) Iss OK 

/bin/lsmod: OK 

Sama seperti contoh sebelumnya, 

kesalahan juga akan dilaporkan: 

S shalsum -c bin.l.star.shal 

/bin/link: FAILED 

/bin/ln: OK 

/bin/loadkeys: OK 

/bin/login: OK 

/bin/logname: OK 

/bin/ls: OK 


/bin/lsmod: OK 
shalsum: WARNING: 1 of 7 computed 
checksums did NOT match 


cksum 
cksum tidak menyediakan fasilitas 
seperti md5sum dan shalsum yang 
telah dibahas sebelumnya. Namun, 
dengan bantuan shell script, kita bisa 
melakukannya. Pertama-tama, redi- 
reksilah stdout cksum ke file, seperti 
kedua pembahasan sebelumnya: 

S cksum /bin/l4 » bin.l.star.cksum 

$ cat bin.1l.star.cksum 

376866433 13072 /bin/link 

889217852 23992 /bin/ln 

4039519244 75564 /bin/loadkeys 

2691098678 44788 /bin/login 

1311955907 12756 /bin/logname 

422757473 81820 /bin/ls 

3707414784 5812 /bin/lsmod 

Buat shell script bernama cksum- 

check.sh: 

#!/bin/sh 


#check using cksum 
#(c) Noprianto, 2007 
#GPL 


aa In sra Seal 
then 
echo “usage: $0 ccheck-file»" 


exit 1 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2008 51 


TUTORIAL FILE 


fi /bin/lsmod: OK 
Bila terdapat checksum yang ti- 
INUL dak sesuai: self .treeview.append column (self. 
S sh cksum-check.sh bin.1l.star.cksum column1) 
NN EN UN /bin/link: FAILED self .treeview.append column (self. 
then /bin/ln: OK column2) 
echo “Couldn't read $INPUT" /bin/loadkeys: OK 
exit 2 /bin/login: FAILED self.cell0 - gtk. 
fi /bin/logname: OK Cel1lRendererPixbuf () 
/bin/ls: FAILED self.celll - gtk. 
/bin/lsmod: OK CellRendererText () 
F COUNT-$ (cat SINPUT | wc -1) cksum: WARNING: 3 of 7 checksums did selice gek 
FAILED-0 NOT match CellRendererText () 
for i in $(seg 1 $F COUNT) nofe-md5sum.py self.celll.set property(“cell- 
do Ingin pemeriksaan hash MD5sum background”, 'white') 
LINE-$ (head -n$i SINPUT | tail - lebih mudah dilakukan? Mari ban- sel cellnsetipropeneyNcelik 
n1) gun front end untuk md5sum -c background”, 'red') 
CKSUM-$ (echo SLINE | awk “(print dengan bantuan pygtk. Berikut ini 
sah) adalah source code nofe-md5sum. 
FILENAME-S (echo SLINE | awk py: self .columnl.pack start (self. 
Neriness3 14) #!/usr/bin/python cel10, False) 
self .columnl.pack start (self. 
RECHECK-S$ (cksum SFILENAME | awk #front end for md5sum -c cell1, True) 
print $1)") #(c) Noprianto, 2007 self .column2.pack start (self. 
me IN SO — NERNGAak? OI) #GPL cel12, True) 
then 
echo “$FILENAME: FAILED" import pygtk self .columnl.set attributes (self. 
FAILED-S ( (SFAILED41)) import gtk cel10, stock id-l) 
else import commands self .columnl.set attributes (self. 
echo “SFILENAME: OK" celll, text-0) 
fi class MainWindow: self.column2.set attributes (self. 
done dent (sel) cel12, text-2,cell background set-3) 
self .appname - “nofe-md5sum" 
if | SFAILED -ne 0 J self .version - “0.la" 
then self.scrolled win - gtk. 
echo “cksum: WARNING: SFAILED of self .window - gtk.Window(gtk. ScrolledWindow () 
SF COUNT checksums did NOT match" WINDOW TOPLEVEL) self.scrolled win.set policy 
fi self .window.set title (self. (gtk.POLICY AUTOMATIC, gtk.POLICY 
appname # “ version " 4 self. AUTOMATIC) 
exit 0 version) self .scrolled win.add (self. 
Contoh penggunaan: self .window.set size reguest treeview) 
S sh cksum-check.sh (600,400) 
usage: cksum-check.sh xcheck-file» self .window.connect (“destroy”, self.fchooser - gtk. 
self .destroy) FileChooserButton (“Choose MD5 hash 
S sh cksum-check.sh INVALID file") 
Couldn't read INVALID Sel Jlsesinesa 5 jak 
ListStore(str, str, str, 'gboolean') self.btn about - gtk.Button 
S sh cksum-check.sh bin.1l.star.cksum self.treeview - gtk. (“ About”) 
/bin/link: OK Treeview(self.liststore) self.btn check - gtk.Button 
/bin/ln: OK (Meheck4) 
/bin/loadkeys: OK self .column1 - gtk.TreeviewColumn self.btn guit - gtk.Button 
/bin/login: OK ('Filename') outer 
/bin/logname: OK self .column2 - gtk. 
/bin/ls: OK TreeViewColumn ('Status') self.btn guit.connect 


52 02/2008 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


(“clicked", self .destroy) 

self.btn check.connect 
(Meltcked set eheekimd5, sel 
liststore) 

self.btn about.connect 
(“clicked”, self.show about, self. 


window) 


self.hbox action - gtk.HBox 
(oa, 5) 

self .hbox action.pack start 
(self.btn about) 

self.hbox action.pack start 
(self.btn check) 

self.hbox action.pack start 


(self.btn guit) 


self.table - gtk.Table (10, 1, 
False) 
self.table.set row spacings (5) 


self.table.set col spacings (5) 


self .table.attach (self. 
fchooser, 0, 1, 0, 1) 
self.table.attach (self. 


serolled win, Os lt SI 


self .table.attach (self.hbox 
acelon M0 90) 


self .window.add (self .table) 


self .window.show all() 


def destroy (self, widget, 
data-None) : 


gtk.main guit () 


def check md5 (self, widget, 
data-None) : 
md5 filename - self.fchooser. 
get filename () 
if not md5 filename: 
dialog - gtk.MessageDialog 
(self .window, gtk.DIALOG MODAL, 
gtk.MESSAGE ERROR, gtk.BUTTONS OK, 
“Choose MD5 hash file first”) 
dialog.set title (“Error”) 
dialog.run() 
dialog.destroy () 
Else: 
cmd - “md5sum -c “ 4 md5 
filename 
check output - commands. 


getoutput (cmd) 


check output split - check 
output.split (Wn”) 


data.clear() 


for i in check output split: 
lema — alsginlue (3 
“ri 
Sie 5 aga (Ne 
an) 
aib ABANAIS —— “Yo 
temp - Ifilename, gtk. 
STOCK NEW, 'OK', Falsel 
data.append (temp) 
elif status -- “FAILED": 
temp - Ifilename, gtk. 
STOCK NEW, 'FAILED', True) 
data.append (temp) 


def show about (self, widget, 
data-None) : 
dialog - gtk.MessageDialog 
(data, gtk.DIALOG MODAL, gtk. 
MESSAGE INFO, gtk.BUTTONS OK, self. 
appname # “ version " 4 self. 


version) 


dialog.format secondary text 

(“(c) Noprianto, 2007. GPL.”) 
dialog.set title (“About”) 
dialog.run () 


dialog.destroy () 


def main (self): 


gtk.main () 


ALE name ST me 3 


mainwindow - MainWindow () 

mainwindow.main () 

Jalankanlah nofe-md5sum.py: 

$ python nofe-md5sum.py 

Untuk menggunakan, pilihlah file 
yang mengandung hash MD5, kemu- 
dian kliklah tombol Check. Unutk 
pemeriksaan gagal, kita akan me- 
warnai background sel dengan war- 
na merah dan menuliskan FAILED. 
Untuk pemeriksaan yang berhasil, 
kita akan menuliskan OK. 

Untuk penjelasan source code, 
bacalah tulisan tentang python dan 
GTK4 di edisi yang sama. BH 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FILE 
Open Source 


tak mungkin dihindarkan lagi... 


"Anda bebas menelitinya, 
anda bebas melakukan 
perubahan, anda bebas 
belajar dari kode tersebut. 
Kekeliruan ditemukan 
lebih dini dan diperbaiki 
lebih cepat." 


"Bila tidak sepakat dengan 
layanan vendor tertentu, 
tanpa mengganti infrastruktur 
TI yang dimiliki, anda mudah 
berpaling ke vendor lain." 


Awmbil-alih 
Hak-kendali 
dan 
Gunakan LINUX 


INFOLINUX m 02/2008 53 


TUTORIAL GIMP 


ada artikel kali ini, penulis akan mencoba membahas bagaimana mendandani 
kedua bola mata agar mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Dengan 
melakukan sedikit proses editing pada bagian mata, akan didapatkan hasil 


bola mata yang indah, bening, dan bercahaya. 


Meski pada dasarnya bola mata ha- 
nya terdiri dari dua warna, yaitu ba- 
gian hitam dan bagian putih, tetapi 
kita tidak bisa hanya berdasar pada 
pengolahan kedua warna itu saja un- 
tuk mencoba mendandani kedua bola 
mata ini. Bisa-bisa kesan yang di- 
peroleh bukannya mata yang indah, 
bening dan bercahaya seperti yang 
diharapkan. Melainkan, menjadi ter- 
kesan sebagai gambar datar hitam 
putih dari bola mata yang hanya di- 
tempelkan pada potret wajah. 

Banyak teknik yang diperguna- 
kan untuk retouching bagian mata 
ini, ada yang menggunakan teknik 
burning & dodging, ada yang meng- 
gunakan teknik kontras, ada juga 
yang menggunakan teknik level dan 
curves. Tetapi dalam teknik yang 
coba disajikan penulis kali ini, penu- 
lis hanya akan mencoba menjabar- 
kan teknik temuan penulis sendiri, 
yang terbilang sangat sederhana, 
yaitu memanfaatkan White Balance 
dan Mode Blending pada layer. 


1. Membuka Foto Wajah 

Seperti biasa, langkah pertama yang 
harus Anda lakukan adalah mem- 
buka file foto wajah yang ingin Anda 
perindah kedua bola matanya. Buka- 
lah foto dengan cara meng klik menu 
File » Open. Setelah foto wajah ter- 
buka, lakukanlah Zoom, agar mudah 


terlihat bagian bola mata yang hen- 
dak di-retouching. Setelah selesai, 
foto siap diproses lebih lanjut. 


Gambar 1. Membuka file foto wajah. 


2. Lakukan Seleksi terhadap Kedua 
Bola Mata 

Untuk melakukan proses retouch- 

ing terhadap kedua bola mata, maka 

area bola mata perlu diisolasi ter- 

lebih dahulu agar memungkinkan 

optimalnya pemrosesan. Banyak cara 

untuk melakukan isolasi ini, sedang- 

kan cara yang biasa digunakan oleh 

penulis adalah dengan: 

@ Seleksi area seputar bola mata. 

@ Mendetailkan seleksi, menggu- 
nakan layer mask. 


Sedangkan, rincian dari masing- 
masing langkah tersebut, di anta- 
ranya: 

@ Seleksi Area Seputar Bola Mata 

e Pilih tool seleksi, agar seleksi 

dapat dilakukan secara bebas, 


Gambar 2. Seleksi area sekitar mata. 


3. 


256 px x|. 25986 x Iback 


Anda dapat memilih menggu- 
nakan Lasso Tool. 

@ Pilih seleksi seputar mata kiri, 
kemudian tekan tombol shift, 
lanjutkan dengan melakukan 
seleksi seputar bola mata sebe- 
lah kanan. 


around (2,36 MB) fe E1 s 


Menyalin Hasil Seleksi ke dalam 
Layer Baru 

Lakukan peng copy-an dengan 
menekan tombol Ctrl4C. 
Tempelkan hasil peng copy-an 
tersebut dengan menekan tombol 
Ctrl-V. 

Anda akan mendapatkan sebuah 
floating layer. 

Agar floating layer tersebut dapat 
menjadi sebuah layer, lakukan 
pilihan terhadap floating layer 
tersebut dengan melakukan klik. 
Pada panel Layers, pilih perintah 


54 02/2008 & INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


Anchor atau New Layer, maka 
floating layer yang terpilih akan 
dimantapkan menjadi sebuah 
layer baru, secara default layer ini 
bernama Pasted Layer. 


Ba | 
(Beat da ata 


320.252 (pe (m2591 |Pastad Layar 2-40 51 


Gambar 3. Meng copy ke floating layer, dan memantapkan float- 
ing layer dengan perintah Anchor atau New Layer. 


@ Klik kanan pada layer baru terse- 
but (Pasted Layer), pada menu 
yang muncul, pilih pada menu 
perintah: Edit Layer Attribut. 

@ Pada kotak dialog yang muncul, 
ketikkan nama baru agar layer 
mudah dikenali. Ketikkan: Mata 
sebagai nama baru dari layer 
tersebut. 


Hle Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 
az » B 2 2 psp 5 


EN SKA NE 


Ber —————— 
Gambar 4. Mengganti nama layer baru hasil penempelan 
(paste). 


4. Masking 
Seleksi 

@ Klik kanan pada layer Mata, pada 
floating menu yang muncul, pilih 
pada menu perintah: Add Layer 
Mask. 

@ Pastikan bahwa warna foreground 
adalah hitam sedangkan warna 
background adalah putih. 

@ Matikan tampilan dari layer Back- 
ground, dengan cara klik pada 


untuk  Memperhalus 


Fl C 
aa — AN) 


pa 2) 3001 « InporingsemenaldANNNNNNNAN Cancel D8 HT 
Gambar 5. Menambahkan layer mask pada layer mata. 


simbol mata yang terletak pada 
sebelah kiri layer Background. 


(Bimata.xet4 z | otomatis | 


Dn | 
Layers Ig) | 
Mode: | Layar #| 
Opacity: Sa (roo.o &| 
Lock: Li | 
& 83 Mata | 

Background | 


Gambar 6. Menonaktifkan layer Background. 


@ Sekarang Anda dapat hanya 
berkonsentrasi pada area terselek- 
si di sekitar kedua bola mata. 


Gambar 7. Tampilan image setelah layer Background nonaktif. 


@ Klik pada lambang layer Mask 
yang terdapat pada sebelah kanan 
layer Mata. Sehingga layer mask 
sekarang menjadi layer yang aktif. 

@ Sekarang lakukan masking dengan 
menggunakan Air Brush Tool atau 
Paint Brush Tool. Untuk contoh 
kali ini, gunakan Air Brush Tool. 

@ Terapkan parameter Brush seba- 
gai berikut: 

e Radius : Menyesuaikan kebutu- 
han. 

@e Tekanan (pressure) : 50 sampai 
dengan 75. 

@ Lakukan masking, hingga didapat 
seleksi bola mata yang lebih aku- 
rat. 


Gambar 8. Hasil seleksi yang lebih akurat menggunakan teknik 

masking. 

5. Menyesuaikan White Balance un- 
tuk Mendapatkan Bola Mata yang 
Bersih 

Pilih pada layer Mata, kemudian pilih 

dan klik pada menu: Color » Level. 

Maka kotak dialog Levels akan di- 

tampilkan. Perhatikan pada tiga buah 

Color Picker yang terletak di atas 

tombol OK pada kanan bawah kotak 

dialog. Ketiga tombol tersebut yang 
akan kita pergunakan untuk mengatur 
ulang White Balance dari layer Mata. 

Sedangkan masing-masing fungsi dari 

ketiga tombol tersebut adalah: 

@ Tombol paling kiri adalah tombol 
untuk menentukan area warna 
gelap maksimum hingga merepre- 
sentasikan hitam pekat. 

@ Tombol paling kanan adalah tom- 
bol untuk menentukan area terang 
maksimum hingga merepresenta- 
sikan putih terang. 

@ Sedangkan tombol yang di tengah 
adalah tombol untuk menentukan 
area netral, yaitu area kepekatan 
warna yang berada di tengah-te- 
ngah antara hitam dan putih. 


a——————n ai 
Adjust Color Levels -| 
Background copy mask-8 (mataxct) 
Channel: | Nilai | ResetChannel/  (fejlmj 
Input Levels 
- | —T 17 
VI 
4 
elo B |-.oo PIR 
Output Levels 
2.—— 1 
 B 255 Bj 
All Channels 
Buka Simpan | |Auto P3 P3 kl 


(Bi Preview v.—— 
(ses Mane cas con gl il ag 


Gambar 9. Tool 3 Color Picker untuk mengatur ulang White 
Balance. 


Sedangkan langkah-langkah yang 
harus dilakukan untuk menyesuai- 
kan White Balance dari Layer Mata 
ini adalah sebagai berikut: 

@ Menentukan area hitam pekat. 
e Klik pada tombol color picker 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX mM 02/2008 55 


TUTORIAL GIMP 


untuk warna hitam pekat, ke- 
mudian klik pada layer mata, 
tentukan bagian mana dari 
mata yang seharusnya Anda ke- 
hendaki menjadi hitam pekat. 

@ Setelah Anda menentukan area 
hitam, maka seluruh layer Mata 
akan menyesuaikan diri. 

@ Menentukan area putih terang. 

e Klik pada tombol color picker 
untuk warna putih terang, ke- 
mudian klik pada layer mata, 
tentukan bagian mana dari 
mata yang seharusnya Anda ke- 
hendaki menjadi putih terang. 

@ Setelah Anda menentukan area 
terang, maka seluruh layer 
Mata akan menyesuaikan diri. 


Sekarang Anda telah mendapat- 
kan mata yang bening, tajam berca- 
haya, tetapi terasa ada yang jang- 
gal. Apa itu? Sekarang, munculkan 
kembali Layer Background, dengan 
mengaktifkan tanda mata di sebelah 
kiri layer. Sekarang Anda dapat me- 
nyaksikan, bahwa kedua bola mata 
tersebut menempel secara tidak alami 
pada potret wajah. Perlu pembena- 
han lebih lanjut, agar “Mata Indah, 
Bening Bercahaya” itu dapat menem- 
pati posisinya tanpa mengurangi ke- 
san alami dari potret keseluruhan, 
agar tetap terjaga keterpaduan foto. 


6. Mengubah Mode Blending (layar/ 
screen) agar Tampak Lebih Be- 
ning dan Bercahaya 

Seperti biasanya, untuk melakukan 

“pencampuran” antara nukilan foto 

mata pada Layer Mata dengan foto 

potret wajah secara keseluruhan pada 
layer Background, dapat tampil lebih 
alami, yang perlu diperhatikan adalah 
penggunaan teknik pencampuran la- 
yer (mode blending) yang tepat. 
Pertama, kita ingin mendapatkan 

mata yang bening bercahaya, namun 
dengan tampilan yang lebih alami. 
Mode blending yang dapat diper- 
gunakan untuk mendapatkan efek 
tersebut adalah penggunaan mode 
blending: layar/screen. Nah, seka- 
rang ubah mode blending layer Mata, 
dari Normal menjadi Layar/Screen. 


"ata RGS, 2layars) GMOX4D 
Kle Edit Select View Image Layer 
ap. tapa ae 


« |otamatis 


Gambar 9. Potret wajah setelah layer mata diubah mode blend- 
ing-nya menjadi layar (screen). 


1. Menyalin dan Mengubah Mode 
Blending (Overlay) agar Tampak 
lebih Kontras dan Tajam 

Sekarang kita sudah mendapatkan 
mata yang bening bercahaya, dengan 
tampilan yang lebih alami. Namun 
demikian, kekontrasan dan ketaja- 
man mata jadi berkurang dengan 
terjadinya peningkatan cahaya sorot 
mata. Salah satu cara untuk mening- 
katkan kembali kekontrasan dan 
ketajaman mata, salah satu caranya 
kita bisa menyalin layer Mata dan 
mengubah mode Blending-nya, men- 
jadi overlay. Salin layer Mata, kemu- 
dian ubah mode Blending-nya dari 
semula dengan mode Layar/Screen, 
ubah menjadi mode Overlay. 


Gambar 10. Potret wajah setelah layer mata disalin dan diubah 
mode blending-nya menjadi overlay. 


8. Mengubah Opacity Layer agar 
Tampak Lebih Alami 
Jika hanya mengandalkan pada peng- 
gunaan Layer Mata dengan mode 
blending Screen/Layar, walaupun 
sekarang tampilan sudah menjadi 
lebih alami, tetapi tetap kurang alami 
karena sorot mata terlalu bercahaya. 
Sebaliknya, dengan penambahan 
layer Mata dengan Mode blending 


Overlay, kita dapat memperoleh 
kembali kekontrasan mata yang baik 
dan ketajamannya. Namun dengan 
demikian, kejernihan dan cahaya 
mata jadi jauh berkurang, juga mata 
terasa terlalu kontras dan tajam. 
Untuk mengatasi hal tersebut, 
kita dapat mengaturnya dengan cara 
pengaturan Opacity dari kedua Layer 
Mata tersebut. Sedangkan, langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut: 
@ Mengatur Opacity Layer dengan 
Blending Mode Screen/Layar 
e Pilih Layer Mata yang Menggu- 
nakan mode blending Screen/ 


Layar. 
@e Ubah nilai Opacity dari layer 
tersebut, pertahankan agar 


nilainya cukup tinggi. Sekitar 
nilai 45-75 adalah nilai yang 
cukup optimal. 

e Pada contoh kasus ini, pergu- 
nakan nilai Opacity: 50X. 

@ Mengatur Opacity Layer Teratas 
(Dengan Blending Mode Over- 
lay) 

e Pilih Layer Mata teratas, yaitu 
layer yang menggunakan mode 


blending Overlay. 
e Ubah nilai Opacity dari layer 
tersebut, pertahankan agar 


nilainya cukup kecil. Sekitar 
25-45, adalah nilai yang cukup 
optimal. 

@ Pada contoh kasus kali ini, pe- 
gunakan nilai Opacity sebesar 
3090. 


Sekarang Anda telah mendapat- 
kan sepasang mata yang indah, be- 
ning, dan bercahaya. Namun tetap 
menjaga detail-detail pada mata, se- 
hingga tetap berkesan alami. 


pp , 


Gambar 11. Mata indah bening bercahaya. 


Suwondo (mas. suwondo@yahoo.comJ 


56 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL WIRELESS 


ntuk terkoneksi secara mobile, sudah tersedia beragam pilihan akses Internet 


secara wireless. Di antaranya dengan menggunakan hotspot, GSM, dan 


CDMA. Untuk terkoneksi, Anda dapat menggunakan peralatan wireless di 
Linux melalui USB, PCMCIA, PCl/onboard, atau Bluetooth. 


Setiap Anda memasang peralatan 
baru seperti kartu wireless, GSM, 
atau CDMA, ketikkan perintah Ispci 
untuk mengetahui apakah peralatan 
itu sudah dikenali oleh Linux Anda: 


Irootesupport -J# 1Ispci 


02:00.0 Ethernet controller: 

Atheros 

Communications, Inc. AR5211 
802.11ab 

Tampilan di layar itu menunjuk- 
kan bahwa peralatan Anda adalah 
wireless 802.11ab dengan nama 
chipset Atheros. Driver wireless 
Atheros biasanya dapat digunakan 
dengan menginstal paket driver dari 
madwifi. Alternatif lainnya adalah 
menggunakan driver untuk Win- 
dows yang disertakan dalam CD- 
ROM dari pabrik pembuat peralatan 
wireless. Program Linux untuk 
menginstal driver wireless Windows 
di Linux adalah ndiswrapper. 

Jika driver telah bekerja baik di 
Linux biasanya dikenali sebagai 
ath0, atau ethl, atau wlan0, tergan- 
tung pada nama chipset dan driver- 
nya. Peralatan GSM dan CDMA 
dengan kabel USB biasanya dikenali 
sebagai /dev/ttyUSB0. Sedangkan, 
peralatan GSM/CDMA yang meng- 
gunakan bluetooth biasanya mem- 
butuhkan setting khusus dan akan 
dikenali sebagai /dev/rfcomm0. 


Menginstal Driver Wireless 
Anda tidak perlu menginstal driver 
jika peralatan wireless telah ber- 
fungsi baik, misalnya ditunjukkan 
dengan perintah “iwlist scan” atau 
“iwconfig”. Namun jika Linux Anda 
tidak langsung dapat mengaktifkan 
peralatan wireless, Anda dapat 
mencoba menginstal ndiswrapper. 
Ndiswrapper berguna untuk men- 
ginstal driver yang sebenarnya di- 
tujukan untuk Windows. File yang 
dibutuhkan untuk menginstal driver 
Windows ke Linux berekstensi .inf. 
Kadang Linux juga membutuhkan 
file firmware yang berekstensi .bin. 
Berikut ini contoh perintah men- 
ginstal driver wireless rt6l.inf dan 
meng-copy file firmware ke direktori 
/lib/firmware: 

# ndiswrapper -i rt6l.inf 

# ndiswraper -m 

# cp rt266l.bin /lib/firmware/ 

Setelah driver wireless berfungsi, 

Anda dapat menggunakannya untuk 
mengakses Hotspot atau jaringan 
wireless yang ada di kantor, pe- 
rumahan, mall, bandara, dan tempat 
umum lainnya. Ada beberapa cara 
mengakses hotspot, antara lain me- 
lalui command line (terminal atau 
konsol) dan melalui menu di GUI (X 
Window). Contoh berikut ini meng- 
gunakan kartu/USB wireless dengan 
chipset Atheros dan hotspot dengan 


nama jaringan access point atau es- 
sid “1w05”. 


Mengakses Hotspot dengan Com- 
mand 
Jika Anda tidak tahu nama access 
point atau essid, jalankan perintah 
“iwlist scan” untuk melihat apakah 
ada access point atau peralatan yang 
menyediakan akses jaringan wire- 
less. Berikut ini contoh perintah dan 
hasilnya: 

# iwlist scan 

ath0 Scan completed : 

Cell 01 - Address: 00:18:39: 


A1:69:94 
ESSID:"rw05" 
Mode :Master 
Freguency:2.432 GHz 
(Channel 5) 


Guality-25/70 Signal 
leve1--70 dBm Noise level--95 dBm 


Encryption key:on 


Hasil “iwlist scan” menunjukkan 
bahwa interface wireless ath0 men- 
genali ada sebuah access point (Cell 
01) dengan nama jaringan atau ES- 
SID “rw05” dan Encription key “on”. 
Artinya, Anda harus menggunakan 
password untuk menghubungkan 
Linux dengan access point “rw05”. 
Address dan Freguency dapat digu- 
nakan untuk memastikan Anda ti- 
dak mengakses access point dengan 


58 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WIRELESS 


nama “rw05” lainnya (kalau ada). 

Pemberian essid dan key bisa 
dilakukan melalui terminal/kon- 
sole dengan menggunakan perintah 
iwconfig. Contoh berikut ini untuk 
mengakses essid “rw05” dengan 
password “1234abcdef” dan mode 
“Managed” sebagai default. Mode 
Managed di Windows biasanya dise- 
but mode infrastructure. Password 
atau key heksadesimal ini dapat 
menggunakan angka antara 0 hing- 
ga 9 dan huruf a hingga f, huruf ke- 
cil atau besar sama saja. 

# iwconfig ath0 essid “rw05" key 
“1234abcdef" 

Jalankan perintah iwconfig tanpa 
opsi beberapa kali untuk melihat 
apakah komputer Anda sudah ter- 
hubung dengan jaringan wireless 
“rw05”. Jika sudah berhasil, akan 
ada alamat hardware (MAC address) 
dari access point dengan nama essid 
“Tw05” tersebut. 

# iwconfig 
wlan0 IEEE 802.11b ESSID:”rw05" 
Nickname:"" 

Mode:Managed Freguency:2.432 GHz 
Access Point: 00:18:39:A1:69:94 


Hotspot biasanya menyediakan 
juga server DHCP, sehingga Anda 
cukup menjalankan sebaris perintah 
berikut ini untuk setting alamat IP, 
gateway, dan DNS: 

Irootesupport -|# dhclient ath0 

Gunakan perintah ifconfig untuk 
melihat alamat IP yang diterima, 
kemudian “route -n” untuk meli- 
hat alamat gateway, dan “cat /etc/ 
resolv.conf” untuk melihat alamat 
server DNS. 

# ifconfig 
# route -n 
# cat /etc/resolv.conf 

Jika tidak ada fasilitas DHCP, 
berikan alamat IP komputer, gate- 
way, dan DNS dengan tiga baris per- 
intah berikut ini (contoh alamat IP 
192.168.1.250, gateway 192.168.1.1, 
dan DNS 202.134.0.155): 

# ifconfig ath0 192.168.1.250 
# route add default gw 192.168.1.1 
# echo “nameserver 202.134.0.155" » 


/etc/resolv.conf 


Mengakses Hotspot dengan GUI 
Berikut ini langkah-langkah set- 
ting wireless dan IP melalui menu di 

GUI (X Window) pada distro Linux 

Ubuntu atau turunannya seperti 

BlankOn 2. 

1. Klik menu System » Administra- 
tion » Network. 

2. Pilih Wireless connection yang 
telah dikenali, lalu klik Proper- 
ties. 

3. Klik “Anable roaming mode” jika 
Anda akan berhubungan dengan 
access point yang tidak menutup 
ESSID dan tidak memerlukan 
password. 

4. Kosongkan Anable jika ESSID ha- 
rus diisi secara manual dan atau 
membutuhkan password. Isikan 
ESSID, Password type, dan Net- 
work password atau key. Pada 
bagian “Connection Setting” 
pilih Configuration: Automatic 
configuration (DHCP), jika access 
point menyediakan akses ke ser- 
ver DHCP (Lihat Gambar 1). 

5. Sebaliknya, jika Anda ingin mem- 
berikan alamat IP secara manual, 
pilih Configuration: Static IP ad- 
dress (Lihat Gambar 2). Masuk- 
kan alamat IP sesuai yang terse- 
dia di jaringan Anda, misalnya 
192.168.1.250, Sub netmask mi- 
salnya 255.255.255.0, dan gate- 
way misalnya 192.168.1.1, lalu 
klik OK. 

6. Untuk mengaktifkan konfigurasi 
yang baru Anda ubah, beri tanda 
cek (VJ) pada pilihan “Wireless 
Connection”. Tunggu beberapa 
saat hingga tanda mencari akses 
telah berhasil atau gagal (diam). 

7. Coba hasilnya dengan mengakses 
alamat web di Internet. Jika be- 
lum berhasil, cek kembali setting 
wireless, lalu reboot Linux untuk 
memastikan Linux telah otomatis 
mengakses jaringan wireless di 
hotspot. 


Setting modem GSM/CDMA 

Jika Anda menggunakan kartu 
PCMCIA sebagai modem dialup, 
GSM, atau CDMA, Linux biasanya 
mengenali sebagai port serial /dev/ 


ttySO atau /dev/ttyS1. Jika Anda 
menggunakan kabel data USB yang 
tidak bermasalah di Linux, misalnya 
dengan kode MA (Moblie Action) 
dan DKU-5, Linux akan mengen- 
alinya sebagai /dev/ttyUSB0 atau 
yang serupa. 

Untuk menguji apakah kabel 
USB untuk ponsel GSM atau CDMA 
dapat digunakan untuk mengakses 
Internet melalui GPRS/3G/CDMA, 
jalankan program bernama wvdi- 
alconf. Berikut ini contoh perintah 
wvdialconf dan hasilnya: 

# wvdialconf /etc/wvdial.conf 
Editing “/etc/wvdial.conf'. 
Scanning your serial ports for a 


modem. 


ttyUSBOx#t1»: Speed 57600: AT -- OK 
ttyUSBOx#1»: Speed 115200: AT - OK 


Hasil di atas menunjukkan Anda 
dapat menggunakan internet wire- 
less dengan GSM/CDMA melalui 
antarmuka /dev/ttyUSBO. Agar 
memudahkan setting selanjutnya, 
buatlah soft link atau short cut /dev/ 
ttyUSB0O menjadi /dev/modem. 

# In -sf /dev/ttyUSBO /dev/modem 

Berikut ini contoh isi file konfigu- 
rasi (/etc/wvdial.conf) untuk meng- 
akses internet melalui GPRS Indosat 
Matrix: 

IDialer Defaults| 

Modem - /dev/ttyUsBO 

Tn el ATA 

Init3 - AT4CGDCONT-1," IP” ,"sateli 
ndo 


gpESscom "010 


Stupid Mode - 1 


ath0/Properties 


Enable roaming mode 


Wireless Settings 


Network name (ESSID): |rw05 | 
Password type: WEP key (hexadecimal) |(v 
Network password: so.ooooooe| 


Connection Settings 
Configuration: Automatic configuration (DHCP) v 
IP address: Ja 
Subnet mask: ae 


Gateway address: 
@cance | Sok 


Gambar 1. Wireless dengan key dan DHCP. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 59 


TUTORIAL WIRELESS 


Phone - “99xx44x1# 


ISDN - 0 
Username - wap 
Password - wap123 
Baud - 115200 


Lanjutan isi file konfigurasi ini 
untuk mengakses internet melalui 
CDMA Telkom Flexi: 

Dialer flexi) 

Modem - /dev/ttyUsSB0 

nit - AT#crm-1 

NT COM MAT OSO-33 

Modem Type - Analog Modem 
Phone - #777 


SDN - 0 

Username - telkomnetd@flexi 
Password - telkom 

Baud - 115200 


Cara mengaktifkan melalui ter- 
minal adalah dengan perintah wv- 
dial (Defaults ke Matrix) atau wv- 
dial flexi (ke Telkom Flexi). Untuk 
memutuskan, tekan Ctrl-C. 

# wvdial 
# wvdial flexi 

Jika tidak suka dengan wvdial, 
Anda dapat menggunakan menu 
System - Administration - Network, 
dengan langkah-langkah berikut 
ini. Contoh ini menggunakan GPRS 
Indosat Matrix: 

1. Pada menu General, pilih Modem 
Connection, lalu pada jendela 
ppp0 properties pilih Enable 
this connection. Masukkan tele- 
phone number dengan “99""#1#4, 
Username wap, dan Password 
wap123. Angka 1 pada nomor 
#99"##1# menyesuaikan den- 
gan konfigurasi di ponsel. Lihat 
Gambar 3. 

2. Pindah ke menu Modem, isi Mo- 
dem port dengan /dev/modem 
atau nama lain sesuai sambung- 
an peralatan ke komputer. Pilih 
Dial type Tone, dan atur Volume 
suara modem sesuai kesukaan 
Anda. Lihat Gambar 4. 

3. Pindah ke menu Options, lalu pi- 
lih Set modem as default route to 
internet, use the internet service 
provider nameservers, dan biar- 
kan kosong Retry if the connec- 
tion breaks or fails to start. Lihat 
Gambar 5. 


60 02/2008 m INFOLINUX 


4. Klik OK. Untuk mengaktifkan 
konfigurasi baru, beri tanda cek 
IV) pada kotak pilihan Modem 
Connection. Tunggu beberapa 
saat, kemudian coba dengan cara 
mengakses alamat web site di In- 
ternet. 


Setting Bluetooth 

Anda dapat menggunakan fasilitas 

bluetooth yang tersedia di ponsel 

untuk mengakses Internet melalui 

PC atau laptop. 

Dengan Bluetooth dan GSM/ 
CDMA, komputer Anda benar-benar 
dapat mengakses Internet tanpa ka- 
bel, seperti mengakses Wi-Fi hot- 
spot. 

Jika komputer Anda belum 
dilengkapi bluetooth, dapat mem- 
beli USB bluetooth dongle yang 
harganya antara Rp50.000 hingga 
Rp100.000. 

Berikut ini contoh cara setting 
bluetooth untuk koneksi Internet 
melalui ponsel GSM, dengan Linux 
Ubuntu 7.10 atau BlankOn 2: 

1. Pastikan paket gnome-blue su- 
dah terinstal, atau lakukan instal 
dengan perintah berikut: 

# apt-get install gnome- 
bluetooth 


2. Pasang USB bluetooth dongle, 
lalu cek apakah berhasil dikenali 
Linux dengan perintah Ispci atau 
Isusb. 

1susb 


Bus 002”Devi ce 006: TDNT1 1384-1001 


ntegrated System Solution Corp. 


ath0 Properties 


Enable roaming mode 


Wireless Settings 


Network name (ESSID): (rw05 | 


Password type: WEP key (hexadecimal) (- 
Network password: co.oooooco 


Connection Settings 


Configuration: Static IP address (- | 
IP address: (1o2.168.1.250 
Subnet mask: 255.255.255.0) 


Gateway address: |192.168.1.1 
@cancer | Dok 


Gambar 2. Setting Static IP. 


KY-BT100 Bluetooth Adapter 


3. Gunakan teks editor apa saja, 
misalnya gedit untuk mengedit 
file /etc/bluetooth/hcid.conf. 

# gedit /etc/bluetooth/hcid.conf 


Pada bagian Options, ganti “secu- 
rity user” menjadi “security auto”. 
Ganti angka 1234 pada “passkey 
1234” menjadi angka lain sebagai 
password untuk mengakses blue- 
tooth Anda. 


security autoj 


passkey 0208: 


4. Restart bluetooth dengan perin- 
tah berikut ini: 
# /etc/init.d/bluetooth restart 


5. Nyalakan ponsel untuk melaku- 
kan pairing bluetooth, dan ma- 
sukkan password sama dengan 
passkey. 

6. Cari alamat hardware (MAC ad- 
dress) bluetooh handphone de- 
ngan perintah “hcitool scan”. 

# hcitool scan 
Scanning ... 


00 “0507-6522 1E-08TS10 


7. Cari nomor channel dial-up net- 
working (DUN) dengan perintah 
“sdptool searh DUN”. 

# sdptool search DUN 


Inguiring .. 


Searching for DUN on 


pppO/Properties 


General | Modem | Options| 


Internet service provider data 
Phone number: joget 


—— 


Dial prefix: 


Account data 
Username: (wap 
Password Jeeeoee 


@sancel | «Sok 


Gambar 3. Setting nomor telepon, username, dan password. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WIRELESS 


ppp0 Properties 


General Modem | Options | 


Modem Settings 


Modem port: si 
Dial type: Tones '- 


Volume: Off bd 


Gambar 4. Settiny modem. 


DOOR OS 2 EOS. 


Service Name: Dial-up Networking 


Channel: 1 


8. Edit file /etc/bluetooth/rfcomm. 
conf untuk memasukkan MAC 
address dan channel DUN, se- 
hingga contoh isinya sebagai 
berikut: 

rfcommo ( 

bind yes: 

device 00:0E:07:52:1E:03j 
channel 1: 

comment “Bluetooth PPP 


Connection" 


) 


9. Jalankan perintah berikut ini un- 
tuk mengaktifkan device rfcomm 
dengan nilai bind 0, MAC address 
00:0E:07:52:1E:03, dan channel 1 
sesuai hasil perintah-perintah se- 
belumnya. 

# rfcomm bind 0 00:0E:07:52:1E:03 
al 


10. Untuk koneksi dial-up ke Inter- 
net dengan wvdial, edit file /etc/ 
wvdial.conf untuk memasukkan 
device /dev/rfcomm0, dan kode 
init sesuai operator GPRS. Dalam 
contoh di bawah ini mengguna- 
kan GSM Matrix. 

Dialer matrix) 

Modem - /dev/rfcommod 

Baud - 460800 

santigal SNINYA 

nit2 - ATOO V1 E1 S0-0 &C1 &D2 

#FCLASS-0 


mate N— ak tegdcont- 1 ap isat 


www.infolinux.web.id 


PppO/Properties 


General | Modem Options 


Connection Settings 
RI Set modem as de a 
“1 Use the Internet service provider nameservers 


Retry if the connection breaks or fails to start 


ite to internet/ 


Gambar 5. Setting options. 


Sl 

ndogprs.com" 

Modem Type - Analog Modem 
ISDN - 0 

Phone - “99x441# 

Username - “wap” 


Password - “wap123" 


11. Jika Anda menggunakan nama 
GSM lain, misalnya IM3, XL, 
atau Telkomsel, ganti angka 1 
pada baris Init3 dan Phone sesu- 
ai dengan setting di ponsel Anda, 
juga Username dan Password 
sesuai dengan ketentuan masing- 
masing operator GSM. 

Berikut ini contoh konfigurasi 
untuk ponsel penulis dan ketiga 
operator tersebut: 

Dialer im3) 

Modem - /dev/rfcommo 

Baud - 460800 

nitl1 -ATZ 

nit2 - ATOO V1 El S0-0 &C1 £sD2 

#FCLASS-0 

nit3 - at#cgdcont-2,"ip","indos 

atgprs" 

Modem Type - Analog Modem 

SDN - 0 


Phone BOOK 


Username - “indosat” 
Password - “indosat” 
Dialer xl| 


Modem - /dev/rfcommo 

Baud - 460800 

DIN YAA 

nit2 - ATOO V1 E1 S0-0 &C1 &D2 
#FCLASS-0 


nit3 - at4cgdcont-3,"ip", "www. 
xlgprs.net”" 


Modem Type - Analog Modem 


ISDN - 0 
Phone 993 
Username - “xlgprs" 


Password - “proxl" 


Dialer tsel) 

Modem - /dev/rfcommo 

Baud - 460800 

nitl - ATZz 

nit2 - ATOO V1 El S0-0 &C1 &D2 
#FCLASS-0 

naek at tegdcone 4 pita 
omsel" 

Modem Type - Analog Modem 

SDN - 0 

Phone - “9944x4# 

Username - “wap” 


Password - “wap123 


12.Untuk memulai koneksi ke inter- 
net, jalankan perintah “wvdial 
nama-dialer”, misalnya: 

wvdial matrix 

wvdial im3 

wvdial xl 


wvdial tsel 


13.Untuk menghentikan koneksi, 
tekanlah Ctrl-C pada terminal 
yang menjalankan wvdial. 

14. Jika koneksi sering putus sen- 
diri, edit file /etc/ppp/options, 
dengan mengubah “Iep-echo-fail- 
ure 4” menjadi “Icp-echo-failure 
0”, dan hapus baris “Icp-echo-in- 
terval 30” atau beri pagar (#) di 
depannya. 

15. Jika Anda berganti ponsel, laku- 
kan ulang mulai langkah “hcitool 
scan” dan “sdptool search DUN” 
untuk mengedit isi file /etc/blue- 
tooth/rfcomm.conf. Lalu jalankan 
“rfcomm bind release 0” sebelum 
“rfcomm bind 0 «MAC address» 
«Channel»”. Ganti «MAC ad- 
dress» dan «Channel» sesuai hasil 
perintah hcitool dan sdptool. 


Untuk mencoba hasilnya, jalan- 
kan browser web untuk mengak- 
ses sebuah website di internet. Jika 
belum berhasil, cek alamat IP dan 
DNS dengan perintah ifconfig dan 
cat /etc/resolv.conf.m 

Rusmanto (rus@infolinux.co.idJ 


INFOLINUX # 02/2008 61 


TUTORIAL GTK- 


TK4 adalah salah satu GUI toolkit populer di Linux. Banyak sekali program GUI 

yang telah dibangun dengan GTK4. Beberapa contoh populer adalah GNOME, 

Xfce, dan GIMP. Di edisi sebelumnya, kita sudah membahas penggunaan GTK 

dengan bahasa C dan membahas beberapa widget dasar, container, dan signal. Di 
edisi ini, kita akan membahas penggunaan GTK dengan bahasa Python. 


Bagi Anda yang mengikuti pemba- 
hasan sebelumnya, bisa melihat bah- 
wa penggunaan GTK4 dan bahasa C 
terkadang cukup merepotkan. Cas- 
ting dilakukan di mana-mana dan 
untuk beberapa tugas sederhana, 
kita harus menuliskan kode yang cu- 
kup panjang. 

Bagi Anda yang enggan menggu- 
nakan C, salah satu alternatif yang 
bisa diandalkan adalah penggunaan 
GTK4 dengan bahasa python, meng- 
gunakan proyek pygtk (http://www. 
pygtk.org). Python, seperti yang kita 
ketahui bersama adalah bahasa ber- 
orientasi objek dengan sintaks yang 
jelas, kaya modul dan relatif mudah 
dipahami. Python juga digunakan 
oleh berbagai perusahaan besar 
seperti Red Hat dan Google. Dengan 
mengombinasikan GTK4# dan Py- 
thon, kita bisa membangun aplikasi 
GUI multiplatform yang kaya dengan 
relatif mudah dan cepat. 

Sepertipadapembahasansebelum- 
nya, kita akan mulai membahas ber- 
bagai widget dasar, container, dan 
signal. Jumlah widget yang kita 
bahas sedikit lebih banyak apabila 
dibandingkan dengan pembahasan 
sebelumnya. 

Semua contoh yang kita bahas 
adalah free software dan dilisensikan 
di bawah GPL. Semua contoh yang 


ada dibangun di atas distribusi Linux 
singkong 1.0 (http://noprianto.com/ 
singkong.php), kompatibel dengan 
Slackware 12, namun seharusnya bisa 
diterapkan pada distribusi lain tanpa 
masalah. Versi GTK4 yang digunakan 
adalah 2.10.23 dan versi Glib yang di- 
gunakan adalah 2.12.12. Versi pygtk 
yang digunakan adalah 2.10.6. Se- 
cara default, pygtk sudah disertakan 
di dalam distribusi Linux Singkong. 
Untuk cara instalasi di sistem lain, 
bacalah dokumentasi pygtk. 

Di dalam pembahasan, penjelasan 
akan dibahas paling banyak pada 
contoh-contoh pertama dan selanjut- 
nya, hanya pembahasan spesifik con- 
toh akan dilakukan. 


Hello World 

Contoh pertama yang kita bangun 
adalah program GUI yang terdiri 
dari satu window top level dengan 
title Hello World. 

Berikut ini adalah source code 
helloworld.py. Pembahasan akan di- 
lakukan setelah source code: 

#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 


Cr ale (KEL 


self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 

self .window.set title (“Hello 
World”) 


self .window.show() 


def main (self): 


gtk.main() 


TE name BA aelibak UR 


mainwindow - MainWindow () 

mainwindow.main () 

Kita bisa menjalankan script 
tersebut dengan perintah: 

python «SCRIPT» 
Contoh: 
$ python helloworld.py 

Untuk semua contoh di dalam tu- 
lisan ini, cara eksekusi tersebut bisa 
dipergunakan. Untuk menghemat 
tempat, kita tidak akan membahas 
lagi cara eksekusi di contoh-contoh 
lainnya. 

Ketika helloworld.py dijalankan, 
sebuah window dengan title Hello 
World akan ditampilkan. Ketika 
kita klik pada tombol Close window 
tersebut, window akan menghilang, 
namun program belum dihentikan. 
Untuk menghentikan program, kita 
bisa menekan kombinasi tombol Ctrl- 
C di shell tempat kita menjalankan 
program helloworld.py tersebut. 

Hal ini disebabkan karena kita be- 


62 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL GTK- 


lum memroses signal untuk aksi Close 
tersebut. Signal akan dibahas di ak- 
hir tulisan. Untuk sementara, semua 
contoh sebelum pembahasan signal 
harus diterminasi dengan Ctrl-C. 

Ketika Ctrl-C ditekan, interpreter 

akan menampilkan pesan wajar (bisa 
diabaikan): 
Traceback (most recent call last): 
Fa lehe lewesl esp na 
«module» 
mainwindow.main () 
Ba leshel lowerldpy linen 
main 
gtk.main () 
KeyboardInterrupt 
Penggunaan GTK4 dengan Python 
memang jauh lebih mudah diban- 
dingkan dengan penggunaan dengan 
bahasa C. Hanya, ketika mendis- 
tribusikan program Anda, pastikan 
sistem target telah memiliki semua 
yang dibutuhkan untuk bekerja de- 
ngan GTK4#, interpreter Python de- 
ngan semua modul yang dibutuhkan 
dan tentu saja, Pygtk. 
Penjelasan source code: 
@ Pertama-tama, kita import modul 
yang diperlukan: 
import pygtk 
import gtk 
@ Kemudian, kita bangun sebuah 
class, dalam contoh ini adalah 

MainWindow: 

@ Di konstruktor (init ), kita 
membangun window utama dan 
semua widget yang diperlukan. 

@ Di main/), kita memanggil gtk. 
main|). 

@e Cara ini adalah digunakan un- 
tuk semua contoh di tulisan ini. 

@ Di init , kita membuat win- 
dow (gtk.Window) dan mengatur 
beberapa properti. Jangan lupa 
menampilkan window yang telah 
kita buat dengan showl). 

@ Di main , kita menginstalasi 

MainWindow dan memanggil 

method main/). 


Untuk referensi, bacalah doku- 
mentasi pygtk, yang bisa diakses di: 
http://www.pygtk.org/docs/pygtk/ 
index.html. 

Di dalam referensi tersebut, semua 


objek, method dan properti dijelas- 
kan dengan sangat baik. 


Berbagai widget dasar 

Di bagian berikut ini, kita akan mem- 
bahas berbagai widget dasar, yang 
umumnya ditemukan dalam berbagai 
aplikasi dunia nyata. GTK4 memiliki 
sangat banyak widget dasar. Kita 
hanya membahas beberapa di anta- 
ranya. 


gtk.Label 

Kita akan mulai dengan gtk.Label, 
widget yang menampilkan teks, yang 
sangat umum ditemukan dalam ham- 
pir semua aplikasi GUI. 


label.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
de sn (selin 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


See laa 5 gidsitalgall (ella 
World :)") 


self .window.add (self.label) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


ale name SN nata 73 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


output 

Ketika dijalankan, sebuah window 
berukuran 400x100 akan ditampil- 
kan. Di dalam window tersebut, ter- 
dapat sebuah label yang berisikan 
teks “Hello World :)”. 


penjelasan 
@ Untuk mengatur ukuran minimum 
widget, kita bisa mempergunakan 


method set size reguestl). 

@ Untuk membuat gtk.Label baru, 
kita bisa mempergunakan: 

gtk.Label (str-None) 

@ Untuk menambahkan gtk.Label 
ke dalam window utama, kita 
mempergunakan method add (). 

@ Kita menampilkan window dan 
anak-anaknya (secara rekursif) 
dengan method show all). 


gtk.Button 

Contoh berikutnya adalah gtk.But- 
ton, yang juga sangat umum ditemu- 
kan dalam program GUI. 


button.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
dee (sel) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self .button - gtk.Button (“Klik 


saya") 


self .window.add (self .button) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


Hap name —  uebh Ph 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan 
@ Untuk membuat gtk.Button baru: 
gtk.Button (label-None, 


stock-None, use underline-True) 


gtk.ToggleButton 
gtk.ToggleButton adalah widget but- 
ton yang bekerja secara toggle. 


toggle.py 
#!/usr/bin/python 


64 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GTK- 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
Clse Lo amblas) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 


self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self button - gtk.ToggleButton 
(Katoggle 4) 


self .window.add (self button) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


Elia name S1 ea 3 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 
penjelasan 


baru: 
gtk.ToggleButton (label-None, 


use underline-True) 


gtk.CheckButton 


check.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 

den sela) 

self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 


self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self button - gtk.CheckButton 


(“Pilihlah aku jadi pacarmu :p”) 


self .window.add (self .button) 


self .window.show all() 


def main (self): 


@ Untuk membuat gtk.ToggleButton 


Merupakan widget toggle button 
yang diaktifkan dengan tanda check. 


gtk.main () 


if name SA nema 03 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan 


@ Untuk membuat gtk.CheckButton 
baru: 


gtk.CheckButton (label-None, 


use underline-True) 


gtk.RadioButton 

gtk.RadioButton merupakan widget 
yang umum digunakan untuk memi- 
lih satu dari beberapa pilihan yang 
tersedia. 


radio.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
der ini (sel) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self button - gtk.RadioButton 


(None, “Hanya satu pilihan”) 


self .window.add (self .button) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


ALE name SN mama 13 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 

@ Untuk membuat gtk.RadioButton 
baru: 

gtk.RadioButton (group-None, 
label-None, use underline-True) 

@ Parameter group bisa diisikan 
dengan objek gtk.RadioButton 
lain, yang dengan demikian akan 
menjadikannya satu group dengan 


gtk.Entry 
gtk.Entry merupakan widget untuk 
meminta input teks satu baris. 


entry.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
den (sel): 
self window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


selena gek Enter) 
self.entry.set visibility (False) 
self.entry.set invisible char 


("a1) 


self .window.add (self.entry) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


Pisa name 2s ena 5 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 

@ Untuk membuat gtk.Entry: 

gtk.Entry (max-0) 

@ Untuk mengatur agar entry digu- 
nakan untuk meminta password 
(setiap karakter yang diketik di- 
wakili dengan “), kita bisa mem- 
pergunakan method seperti contoh: 

def set visibility(visible) 


def set invisible char(ch) 


gtk.SpinButton 

gtk.SpinButton merupakan widget 
untuk input bilangan dari user de- 
ngan batasan yang jelas. Increment 
dan decrement nilai bisa dilakukan 
dengan mudah. 


spin.py 
#!/usr/bin/python 


objek tersebut. 


import pygtk 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 02/2008 65 


TUTORIAL GTK- 


import gtk 


class MainWindow: 
Cl atas (SAINS) R 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


integer - gtk.Adjustment (5, 1, 
TO Ten 2 2 


self .spin - gtk.SpinButton 


(integer, 1, 0) 


self .window.add (self.spin) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


AP name Sa meet 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 

@ Sebelum membuat SpinButton, 
kita membuat gtk.Adjustment ter- 
lebih dahulu untuk batasan nilai: 

gtk.Adjustment (value-0, lower-0, 
upper-0, step incr-0, page 
incr-0, page size-0 

@ gtk.SpinButton bisa dibuat de- 
ngan: 

gtk.SpinButton (adjustment-None, 
climb rate-0.0, digits-0 


Container 

Di bagian ini, kita akan membahas 
beberapa container yang ada, baik 
decorator container (menambahkan 
fungsionalitas ke anak) ataupun lay- 
out container (mengatur layout). 


gtk.HBox dan gtk.VBox 

gtk.HBox adalah box yang menyu- 
sun semua anaknya secara horizontal 
(menjadi satu baris, banyak kolom) 
dangtk.VBoxadalahboxyangmenyu- 
sun semua anaknya secara vertikal 
(menjadi banyak baris, satu kolom). 
Keduanya diturunkan dari gtk.Box. 
Keduanya seringkali dikombinasi 
dalam penggunaan di dunia nyata. 


Misal: beberapa hbox di dalam vbox. 


hbox.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
den (sela) 
self window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 


self .window.set size reguest 


(400, 100) 

Setelabeta AA gekna bel Neo 
World :)") 

self.label2 - gtk.Label (“): 


dlroW olleH") 


self.hbox - gtk.HBox (True, 5) 

self .hbox.pack start (self. 
label1) 

self .hbox.pack start (self. 
label12) 


self .window.add (self .hbox) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


alaB name S1 gam 4 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


vbox.py: 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
den sn (sel) 
self window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 


self .window.set size reguest 


(400, 100) 

See laa — astaga (Nella 
World :)") 

sebelas — Gjak.ilasal (V3 


dlrow olleH”) 


self.vbox - gtk.VBox (True, 5) 

self .vbox.pack start (self. 
label1) 

self .vbox.pack start (self. 


labe12) 


self .window.add (self .vbox) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


lag name SA gem 44 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan 

@ Untuk membuat gtk.HBox: 
gtk.HBox (homogeneous-False, 
spacing-0) 

@ Untuk membuat gtk.VBox: 
gtk.VBox (homogeneous-False, 
spacing-0) 

@ Untuk melakukan packing dari 

awal: 
def pack start (child, 


expand-True, fill-True, padding-0) 


gtk. Table 

gtk.Table akan mengatur widget 
dalam baris dan kolom, seperti hal- 
nya tabel. Dengan demikian, dari 
awal, developer sudah mengatur 
terlebih dahulu layout yang akan 
dibangun dan widget apa menempati 
sel berapa sampai berapa. Spasi an- 
tarbaris dan kolom juga bisa diatur. 


table.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
Ce mia (ee) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self.labeli 
World :)”) 
self.label2 


gtk.Label (“Hello 


gtk.Label (“): 


66 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GTK- 


dlroW olleH”) 
self.label3 - gtk.Label (“World 
Hello :)") 


self .table - gtk.Table (2,2,True) 

self.table.attach (self.labell, 
Op al Oh aU) 

self.table.attach (self.label2, 
AL 2nd AU) 

self.table.attach (self.label3, 
Oa, 0 2) 


self .window.add (self.table) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


Ehi name S1 ea 13 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 

@ Untuk membuat gtk.Table: 
gtk.Table(rows-1, columns-1, 
homogeneous-False) 

@ Untuk meng-attach widget ke 

suatu gtk.Table: 
def attach(child, left attach, 
right attach, top attach, bottom 
attach, xoptions-gtk.EXPAND |(gtk. 
FILL, yoptions-gtk.EXPAND |(gtk. 
FILL, xpadding-0, ypadding-0 


gtk.Fixed 

Merupakan container yang menata 
widget di dalamnya dalam posisi ab- 
solute berdasarkan koordinat pixel. 
Container yang satu ini rentan ter- 
hadap kondisi sistem yang berbeda, 
sebagai font. 


fixed.py: 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
CE amel sih 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self.label1 - gtk.Label (“Hello 
World :)") 
self.label2 - gtk.Label (“): 


dlroW olleH”") 
self .label3 
Hello :)"”) 


gtk.Label (“World 


self .fixed - gtk.Fixed() 

self .fixed.put (self.labell, 10, 
10) 

self .fixed.put (self.label2, 300, 
50) 

self .fixed.put (self.label3, 100, 
10) 


self .window.add (self .fixed) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


Ala name SN ea 13 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


Penjelasan: 
@ Untuk membuat gtk.Fixed: 
gtk.Fixed() 
@ Untuk meletakkan widget pada 
posisi tertentu: 
def put (widget, x, y) 


gtk.Expander 

gtk.Expander mengizinkan peng- 
guna untuk menyembunyikan/me- 
nampilkan child widget dengan klik 
pada segitiga expander. Umumnya, 
digunakan untuk menampilkan in- 
formasi detail. 


expander.py: 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
der ant (ser) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set size reguest 


(400, 100) 


self.label - gtk.Label (“Barisl1 


nBaris2/|nBaris3") 


self .expander - gtk.Expander 
(S eren) 

self .expander.set use underline 
(True) 


self .expander.set expanded (True) 


self .expander.add (self.label) 


self .window.add (self .expander) 


self .window.show all() 


def main (self): 


gtk.main () 


ain name 3 genta 6 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


Penjelasan: 
@ Untuk membuat gtk.Expander: 
gtk.Expander (label-None) 
@ Untuk mengatur status ekspansi: 
def set expanded (expanded) 
@ Untuk menambahkan child wid- 
get, gunakanlah method add() 


Dialog 

GTK# datang dengan banyak dia- 
log yang siap pakai. Kita pun bisa 
merancang dialog kita sendiri. Di 
tulisan ini, kita akan membahas satu 
dialog yang siap pakai. 


gtk.MessageDialog 

Merupakan dialog siap pakai yang 
umum digunakan untuk menampil- 
kan pesan. 


msgbox.py: 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
der ini (sela) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.connect (“destroy”, 


self .destroy) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2008 67 


TUTORIAL GTK- 


self .button - gtk.Button (“Say 
Hello :)") 
self .button.connect (“clicked”", 


self .button clicked, self .window) 


self .window.add (self .button) 


self .window.show all() 


def destroy (self, widget, 
data-None): 


gtk.main guit () 


def button clicked (self, widget, 
data-None): 
dialog - gtk.MessageDialog (data, 
gtk.DIALOG MODAL, gtk.MESSAGE INFO, 
gtk.BUTTONS OK, “Hello :)") 


dialog.set title (“Hola”) 
dialog.run () 


dialog.destroy() 


def main (self): 


gtk.main () 


StP name Sa en 03 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 
@ Untuk membuat gtk.MessageDia- 
log: 
gtk.MessageDialog (parent-None, 
flags-0, type-gtk.MESSAGE INFO, 
buttons-gtk.BUTTONS NONE, 


message format-None) 


Signal 

Secara sederhana, signal dapat di- 
artikan sebagai pemberitahuan ke- 
pada aplikasi bahwa sesuatu telah 
terjadi, misal user klik pada but- 
ton, atau sel pada treeview telah 
diedit. Pasangan signal adalah call- 
back, yang merupakan fungsi yang 
dipanggil ketika signal tertentu 
dikirimkan. 


Contoh 1 


Kita akan membahas signal dan call- 
back ketika user klik pada tombol 
Close di window utama aplikasi. 


signall.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 
de (sein 
self window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set title (“Hello 
World”) 
self .window.connect (“destroy", 


self .destroy) 


self .window.show () 


def destroy (self, widget, 
data-None): 


gtk.main guit () 


def main (self): 


gtk.main () 


aLaE name S3 gan 4 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


penjelasan: 

@ Untuk menghubungkan signal, 
kita bisa mempergunakan method 
connectI):. 

@ Berikutini adalah format callback 
(kecuali event — tidak dibahas saat 
ini), ketika dideklarasikan dalam 
class: 

def callback function (self, 


widget, data-None) 


Contoh 2 

Di contoh 2, kita akan membahas 
contoh melempar widget lain ke- 
tika menghubungkan signal widget 
dengan callback tertentu. Kita akan 
menempatkan dua widget (gtk.Entry 
dan gtk.Button), dan ketika button di 
klik, maka kita akan menampilkan 
isi dari gtk.Entry. 


signal2.py 
#!/usr/bin/python 


import pygtk 
import gtk 


class MainWindow: 


Cl aka Mesin) 
self .window - gtk.Window (gtk. 
WINDOW TOPLEVEL) 
self .window.set title (“Hello 
World”) 
self .window.connect 


(“destroy”" ,self.destroy) 


Seltsenteya gek Enes) 
self .button - gtk.Button (“ Get 
Data") 


self .button.connect 
(“clicked" ,self .button clicked, 


self.entry) 


self .vbox - gtk.VBox (True, 5) 
self .vbox.pack start (self.entry) 
self .vbox.pack start (self. 


button) 


self .window.add (self .vbox) 


self .window.show all() 


def destroy (self, widget, 
data-None) : 


gtk.main guit () 


def button clicked (self, widget, 
data-None): 


print data.get text () 


def main (self): 


gtk.main () 


alag name ST tes 04 


mainwindow - MainWindow () 


mainwindow.main () 


Sekali lagi, bacalah dokumen- 
tasi dan referensi pygtk, yang sangat 
jelas dan sangat membantu. Sampai 
di sini dulu pembahasan kita. Untuk 
beberapa contoh lain tentang pygtk, 
bacalah juga tulisan tentang pemer- 
iksaan keabsahan file, yang juga 
dapat ditemukan di infolinux edisi 
ini. Di pembahasan tersebut, kita 
membuat front end untuk fungsiona- 
litas md5sum -c. 

Sampai ketemu pada seri berikut- 
nya, dimana kita akan membahas 
penggunaan GTK4 dengan bahasa 
PHP.m 

Noprianto (noprianto@infolinun.co.id) 


68 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL ARIA2 


egiatan men-download atau mengambil suatu file dari Internet merupakan 


suatu hal yang sudah biasa di lakukan oleh sebagian besar pengguna Internet. 


Pada platform Linux, sudah terdapat beberapa tool download berbasis teks 


yang cukup hebat. Salah satu tool yang jarang Anda dengar, tapi memiliki 


kemampuan yang hebat adalah aria2. 


Pada platform Linux, sudah terdapat 
cukup banyak aplikasi download 
yang dapat Anda gunakan untuk me- 
manajemen proses download. Mulai 
dari aplikasi download berbasiskan 
teks, sampai dengan berbasiskan 
GUI. Salah satu tool download ber- 
basis teks yang terdapat di Linux 
adalah aria2. Aplikasi buatan Tat- 
suhiro Tsujikawa. ini dapat melaku- 
kan segmentasi saat proses down- 
load. Dengan ini, proses download 
akan lebih cepat dilakukan. 

aria2 juga dapat men-download 
satu file dari beberapa URL atau be- 
berapa koneksi sekaligus. Hasilnya 
proses download menjadi lebih cepat 
selesai. Bahkan pada versi 0.3.0, 
aria2 juga sudah mendukung proses 
download dari file BitTorrent. 


Instalasi aria2 
Pada sejumlah distro, paket aria2 
sudah dapat diinstalasikan dengan 
mudah. Untuk pengguna distro 
Ubuntu 7.10 yang sudah terhubung 
ke repositori Ubuntu dengan baik, 
cukup jalankan perintah berikut un- 
tuk menginstalasi paket aria2: 
$ sudo apt-get install aria2 

Untuk distro selain Ubuntu, pros- 
es instalasi aria2, silahkan Anda se- 
suaikan menurut proses instalasi dis- 
tro bersangkutan. 


70 02/2008 W INFOLINUX 


Penggunaan aria2 

Setelah paket aria2 telah berhasil 

Anda instalasikan dengan baik, beri- 

kutnyakita akan mempelajari bebera- 

pa contoh penggunaan aria2. 
@ Download sebuah file. Untuk men- 
download sebuah file dengan aria2 
cukup mudah dilakukan. Format 
yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
aria2c http://AAA.BBB.CCC/file. 
zip 

Contoh penggunaan: 
$ aria2c http://optusnet. 
dl .sourceforge.net/sourceforge/ 
aria2/aria2-0.12.0.tar.bz2 
@ Downloads sebuah file menggu- 
naan dua koneksi. aria2 juga dapat 
digunakan untuk melakukan 
download dengan menggunakan 
dua koneksi sekaligus. Format 
yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
aria2c -s 2 http://AMA.BBB.CCC/ 
file zip 

Contoh penggunaan: 
$ aria2c -s 2 http://optusnet. 
dl .sourceforge.net/sourceforge/ 
aria2/aria2-0.12.0.tar.bz2 

@ Download sebuah file dari server 
yang berbeda. aria2 dapat juga 
Anda gunakan untuk men-down- 
load suatu file dari server yang 
berbeda. Format yang digunakan 


adalah sebagai berikut: 
aria2c http://AAA.BBB.CCC/file. 
zip http://DDD.EEE.FFF/GGG/file. 
zip 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c http://optusnet 
dl.sourceforge.net/sourceforge/ 
aria2/aria2-0.12.0.tar.bz2 
http://belnet.dl.sourceforge.net/ 
sourceforge/aria2/aria2- 
012 Otar-bz2 
Download beberapa file dari pro- 
tocol yang berbeda. Format yang 
digunakan adalah sebagai beri- 
kut: 
$ aria2c http://AAMA.BBB.CCC/file. 
zip ftp://DDD.EEE.FFF/GGG/file.zip 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c http://kambing. 
ui.edu/DLL/mozilla/ 
thunderbird/releases/2.0.0.9/ 
linux-i686/en-US/thunderbird- 
2.0.0.9.tar.gz ftp://kambing. 
ui.edu/DLL/mozilla/thunderbird/ 
releases/2.0.0.9/linux-i686/en- 
US/thunderbird-2.0.0.9.tar.gz 
Download file BitTorrent. Untuk 
men-download file .torrent se- 
cara langsung dari suatu url yang 
terdapat di Internet, Anda dapat 
menggunakan option -o. Format 
yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 


aria2c -o test.torrent 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ARIA2 


w supriyanto@ws034: -/test-aria 
File Edit View Terminal Tabs Help 


-OX 


urceforge/aria2/aria2-0.12.0.tar.bz2 
I#1 612.3K/612.3K(1008) (Ocn)1112.72KB/s) 


Download Results: 
idx |stat |path/URI 


1|OK |./aria2-0.12.0.tar.bz2 
supriyanto@ws034:-/test-aria$ 


supriyanto@ws034:-/test-aria$ aria2c -s 2 http://optusnet.dl.sourceforge.net/so 


2008-01-11 08:33:20 NOTICE - Download complete: ./aria2-0.12.0.tar.bz2 


ne LL Lae 


Gambar 1. Men-download sebuah file dengan dua koneksi sekaligus. 


http://AAA.BBB.CCC/file.torrent 
Contoh penggunaan: 

SMA aJeNteseLonrent 

http://torrent.fedoraproject. 

org/torrents//Fedora-8-dvd-i386. 

torrent 

@ Download menggunakan file tor- 

rent yang terdapat di local hard- 
disk. Jika file torrent telah Anda 
download sebelumnya ke hard- 
disk, cukup gunakan option -T. 
Format yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 


aria2c --max-upload-limit 


40K -T file.torrent 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c --max-upload-limit 
40K -T Apress.The.Berkeley. 
DB.Book.Oct.2007.eBook-BBL. 
torrent 
@ List file dalam file torrent. aria2 
dapat Anda gunakan untuk me- 
lihat daftar file apa saja yang 
terdapat pada suatu file torrent. 
Format yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
$S aria2c -T file.torrent -S 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c -T Apress.The. 
Berkeley.DB.Book.Oct.2007.eBook- 
BENtOonken ES 
@ Download hanya terhadap file ter- 
tentu di file torrent. Format yang 
digunakan adalah sebagai beri- 
kut: 
aria2c -T test.torrent dir/ 
filel.zip dir/file2.zip 
Contoh penggunaan: 


Sal adeN NA pesen 


www.infolinux.web.id 


Dika 


Berkeley.DB.Book.Oct.2007.eBook- 
BBL.torrent 


@ Download file menurut index 


yang sudah dispesifikasikan. Gu- 
nakan option -S, aria2 juga dapat 
melakukan download sesuai de- 
ngan indeks yang telah dispesifi- 
kasikan. Format yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 

aralAAs Si Eesip ironi Sales 

file 1-4,8 
Contoh penggunaan: 

$ aria2c -T Apress.The.Berkeley. 


PT. DAXA CAKRAWALA NETWORKINDO 
CYBER BLD 10th Floor Jl. Kuningan barat no.8 Jakarta 127 
Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 


DB.Book.Oct.2007.eBook- 
BBNtontene Seleeb in ema 


@ Merubah listening port. Gunakan 


option --listen-port. Format yang 
digunakan adalah sebagai beri- 
kut: 
Era AT Pee sidenaadis “ellalsiaein 
port 6881 
Contoh penggunaan: 
SNarladen TI Apress The Berkeley, 
DB.Book.Oct.2007.eBook-BBL. 
torrent--listen-port 6881 
Menspesifikasikan kondisi untuk 
menghentikan aplikasi download 
setelah proses download file tor- 
rent selesai. Format yang digu- 
nakan adalah sebagai berikut: 
AA AN Bee eeaaana —-0esel- 
time120 --seed-ratio 1.0 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c -T Apress.The.Berkeley. 
DB.Book.Oct.2007.eBook-BBL. 
Rere —-seseema A1) stage 
kat on 
Melakukan download file dari Met- 
alink. Anda juga dapat melakukan 
proses download dengan aria2 
dari suatu file yang terdapat di 
Metalink. Format yang digunakan 


Domain 


rb (.ind.ws ) 


can yoli 


(.com .net.org .biz .infg 


Linux, Free BSD and WZk Hosting 


o Unlimited data transfer 
- Control Panel 


powerco Bs, “Nb MysgL 


N 


Start from 
RP, 825/MONTH 
FREE SETUP ") 


- POP3, E -mail, FTP 
- CGI, SOAL, and much more 


naa 


Daxa Networks 


INFOLINUX m 02/2008 71 


TUTORIAL ARIA2 


 supriyanto@ws034: -/test-aria 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034:-/test-aria$ aria2c --max-upload-limit 40K -T Apress.The.Berkes 


Ley.DB.Book.Oct.2007.eBook-BBL.torrent 
0/8.0MB 0x - D:0.00 U:0.00(0) @ peers 


 supriyanto@ws034: —/test-aria 
File Edit View Terminal Tabs Help 


look-BBL.torrent -S 
Files: 


2008-01-11 08:51:06 NOTICE - Download complete: ./Itracker.announce) idx |path/length 


128.0K/8.0MB 1 1h51m25s D:1.57 U:0.00(0) 16 peersif 


8,391,612 Bytes 


N 4 


bbl.nfo 
3Jebookshare.net.url 
189 Bytes 


4|file id.diz 
358 Bytes 


5 5p5------—---—---—-----—-: 


1|Apress. The.Berkeley.DB.Book.Oct.2007.pdf 


supriyanto@ws034:-/test-aria$ 


supriyanto@ws034:-/test-aria$ aria2c -T Apress.The.Berkeley.DB.Book.Oct.2007.eB/ 


Gambar 2. Men-download file torrent dengan aria2. 


adalah sebagai berikut: 
aria2c http://AMA.BBB.CCC/file. 
metalink 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c http://download. 
packages.ro/metalink/kernel/ 
linux-2 6 23- rc9 tar gz.metalink 
@ Download menggunakan file met- 
alink yang sudah terdapat di lokal 
harddisk. Jika file metalink sudah 
Anda download sebelumnya, Anda 
tinggal menggunakan option -M 
untuk men-download suatu file 
yang terdapat di metalink. For- 
mat yang digunakan adalah seb- 
agai berikut: 
aria2c -M test.metalink 
Contoh penggunaan: 
SMarta2ek MNinux 2 MoM2B re ON ta 
gz.metalink 
@ Download terhadap beberapa file 
tertentu yang terdapat di met- 
alink. Selain men-download selu- 
ruh file yang terdapat di metalink, 
aria2 juga dapat kita gunakan 
untuk men-download beberapa 
file tertentu saja yang terdapat di 
metalink. Format yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
aria2c -M test.metalink dir/filel. 
zip dir/file2.zip 
Contoh penggunaan: 
$ aria2c http://download. 
packages.ro/metalink/kernel/ 
linux-2 6 23-rc9 tar gz.metalink 
Timux-2 6 23-rc9 tar ga 
@ Download terhadap beberapa file 
tertentu yang terdapat di meta- 
link berdasarkan indeks angka. 
Format yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 


aria2c -M test.metalink --select- 


Gambar 3. List isi file yang terdapat pada file torrent. 


file 1-4,8 
Contoh penggunaan: 

Sera AM Tahan 2 9G Absise) Ieeha 

gz.metalink 1,2 
Download terhadap suatu file yang 
telah terdaftar secara sekuensial. 
Jika Anda sering membuat uru- 
tan url file yang akan di-download 
dalam sebuah file teks, aria2 juga 
dapat digunakan untuk melaku- 
kan hal ini. Format yang diguna- 
kan adalah sebagai berikut: 

aria2c -i files.txt 
Sebagai contoh, di sini terdapat 
file yang berisi daftar file down- 
load dalam file download.txt. 
Setelah me-list daftar file pada file 
download.txt, jalankan perintah 
berikut: 

$ aria2c -i download.txt 
Melanjutkan proses download 
yang telah dimulai oleh web 
browser atau aplikasi lainnya. 
Jika sebelumnya Anda melaku- 
kan proses download dengan web 
browser dan ternyata berhenti di 
tengah jalan, Anda dapat meng- 
gunakan aria2 untuk melanjut- 
kan proses download file tersebut. 
Format yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 

aria2c -s 2 http://AAA.BBB.CCC/ 

partiallydownloadedfile.zip 
Menangani proses download file 
yang corrupt. Untuk menangani 
hal ini, Anda dapat menggunakan 
option --check-integrity untuk 
memperbaiki proses download file 
yang corrupt. Format yang digu- 
nakan adalah sebagai berikut: 

aria2c -M test.metalink -check- 


integrity-true 


@ Membatasi kecepatan download. 
Agar tidak terlalu menghabiskan 
bandwitdh saat men-download 
suatu file seperti di Metalink, 
Anda juga dapat membatasi ke- 
cepatan download pada kisaran 
bandwitdh tertentu. Format yang 
digunakan adalah sebagai beri- 
kut: 

aria2c -M test.metalink -- 
max-download-limit 100K 

@ Menghentikan proses jika kecepa- 
tan download lebih kecil daripada 
nilai yang telah dispesifikasikan. 
Jika nilai yang dispesifikasikan 
pada kecepatan download tidak 
sesuai dengan yang kita harapkan, 
aria2 juga dapat Anda gunakan 
untuk langsung menghentikan 
proses download. Format yang di- 
gunakan adalah sebagai berikut: 

aria2c -M test.metalink -- 
lowest-speed-limit 10K 

@ Membatasi kecepatan upload. Un- 
tuk membatasi proses upload file 
yang dilakukan oleh aria2, Anda 
dapat menggunakan option -max- 
upload-limit. Format yang digu- 
nakan adalah sebagai berikut: 

aria2c -T test.torrent -- 


max-upload-limit 100K 


Secara keseluruhan, aria2 meru- 
pakan tool download hebat yang ter- 
dapat di dunia free software. Utiliti 
download yang satu ini tidak kalah 
hebat dengan utiliti download yang 
berbayar. Karena berbasis teks, re- 
source komputer yang digunakan 
oleh aria2 juga tidak terlalu besar. 
Akhir kata, selamat mencoba! 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


72 02/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Deteksi IP Pengunjung Situs 


Mungkin Anda pernah berkunjung ke suatu situs seperti 
Google Analytics (https://www.google.com/analytics) dan 
sejenisnya yang dapat mendeteksi IP pengunjung situs 
secara otomatis. Untuk membuat fitur situs seperti ini, 
Anda dapat memanfaatkan database GeolP. 


Untuk mengetahui IP suatu pengunjung situs, salah 
1 satu cara yang dapat di gunakan adalah dengan me- 
manfaatkan skrip PHP dan database GeoIP dari Max- 
Mind. Dalam contoh ini, Anda akan menggunakan versi 
free dari database GeoIP yang di sediakan oleh MaxMind 
(http://www.maxmind.com/app/geoip country).Down- 
load MaxMind GeolP free country dalam format CSV, 
dan letakan dalam suatu folder di home direktori Anda 
(dalam contoh ini di folder test). 


Ekstrak file MaxMind GeolP free country yang telah 
Anda download sebelumnya. 
$ unzip GeolIPCountryCSV.zip « 


Supriyanto@serveri-example,com,/test 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@server1l:-/test$ (unzip GeoIPCountryCSV.zip | 


Archive: GeoIPCountryCSV.zip 


Jika Anda buka file GeoIPCountryWhois.csv hasil 

ekstrak file GeoIPCountryCSV.zip, Anda akan melihat 
beberapa baris data sebagai berikut: 

TAP AMA 0 NAMA LA ALA AS Mao O ULAR AO AD 
NO PA Japan 

2025 MO AJA el ea ED 99 ADA 239950911132 
"1 ID" ," Indonesia" 

Setiap baris di atas menjelaskan jangkauan alamat IP 
dan alokasi IP untuk negara bersangkutan. Penjelasan 
format baris data di atas adalah sebagai berikut: 

(start ip),(end ip), (start long), (end 


long), (cc), (country name) 


Berikutnya, Anda akan melakukan proses dump isi file 
GeoIPCountryWhois.csv ke database MyS@L. Dalam 
contoh ini, semua data tersebut akan di dump ke database 
yang bernama geoip. Login ke database MyS@L Anda, 
kemudian buat database geoip. 
CREATE DATABASE geoip: 
USE geoip: 

Sebelum Anda dapat meng-import isi file GeoIPCoun- 
tryWhois.csv ke database geoip, Anda perlu membuat 
tabel untuk menyesuaikan dengan struktur isi file terse- 
but. Buat tabel bernama csv untuk mendump semua baris 
yang terdapat pada file tersebut. 

CREATE TABLE csv ( 
start ip CHAR(15) NOT NULL, 
end ip CHAR(15) NOT NULL, 


start INT UNSIGNED NOT NULL, 
end INT UNSIGNED NOT NULL, 
cc CHAR (2) NOT NULL, 

cn VARCHAR (50) 
1g 


NOT NULL 


File Edit View Terminal Tabs Help 


mysgl» CREATE DATABASE geoip, Ia 
guery OK, 1 row affected (0.00 sec) 


mysgl» USE geoip,: 
Database changed 
mysglz» CREATE TABLE csv ( 

-2 start ip CHAR(15) NOT NULL, 
end ip CHAR(15) NOT NULL, 
start INT UNSIGNED NOT NULL, 
end INT UNSIGNED NOT NULL, 
cc CHAR(2) NOT NULL, 
cn VARCHAR(50) NOT NULL 
yi 


v 


TR al IR 
VVVVVv 


Tabel csv di atas hanya Anda gunakan untuk mengim- 
aon data sementara. Anda boleh menghapusnya setelah 
proses pembuatan tabel yang akan digunakan selesai 
dikerjakan. Jika Anda lihat dalam isi file GeoIPCountry- 
Whois.csv, cukup banyak terdapat duplikasi data. Untuk 
mempermudah pengelompokan data dan mengoptimasi- 
kan penggunaan data, Anda akan membuat beberapa ta- 
bel yang mana isi datanya nanti Anda peroleh dari hasil 
sorting tabel csv. 

Tabel cc: Tabel untuk menyimpan kode negara yang 
terdapat pada tabel csv. 

CREATE TABLE cc ( 

ci TINYINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, 

cc CHAR(2) NOT NULL, 

cn VARCHAR (50) 

»g 
Tabel ip: Tabel untuk menyimpan ip yang terdapat 
pada tabel csv. 

CREATE TABLE ip ( 


NOT NULL 


start INT UNSIGNED NOT NULL, 
end INT UNSIGNED NOT NULL, 
ci TINYINT UNSIGNED NOT NULL 
yi 


File Edit View Terminal Tabs Help 


mysgl» CREATE TABLE cc ( 
-2 ci TINYINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, 
-2 cc CHAR(2) NOT NULL, 
-25 cn VARCHAR(50) NOT NULL 
2 )i 
guery OK, 0 rows affected (0.00 sec) 


Setelah ketiga tabel di atas selesai dibuat, berikutnya 
Anda akan mengimport file GeoIPCountryWhois.csv ke 
database geoip. Untuk melakukan hal ini, jalankan perin- 
tah berikut pada konsole MySAL: 
USE geoipj 
LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/supriyanto/test/ 


74 02/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


GeoIPCountrywWhois.csv' INTO TABLE csv FIELDS TERMINATED 
BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '“n', 


mysgl» use geoip: 
Reading table information for completion of table and column names 
You can turn off this feature to get a guicker startup with -A 


Database changed 

mysgl» LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/supriyanto/test/GeoIPCountryW| 
hois.csv' INTO TABLE csv FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY 'Nn': 

guery OK, 96459 rows affected (0.72 sec) 

Records: 96459 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 


Catatan: Sesuaikan path direktori /home/supriyanto/test/ 
GeoIPCountryWhois.csv dengan path direktori tempat 
Anda meletakan file GeoIPCountryWhois.csv. 


Setelah meng-import file GeoIPCountryWhois.csv ke 

tabel csv, berikutnya Anda akan memisahkan kode 
negara ke tabel cc yang sudah Anda buat sebelumnya. 
Jalankan guery di bawah ini untuk memasukan beberapa 
seleksi field yang terdapat pada tabel csv ke tabel cc. 


INSERT INTO cc SELECT DISTINCT NULL,cc,cn FROM csvj 


#upriyanto@serverilexampie.com 


File Edit View Terminal Tabs Help 

mysgl» use geoip:, 

Reading table information for completion of table and column nam 
You can turn off this feature to get a guicker startup with -A 


Database changed 

mysgl» INSERT INTO cc SELECT DISTINCT NULL,cc,cn FROM csv, 
guery OK, 234 rows affected (0.36 sec) 

Records: 234 Duplicates: @ Warnings: 0 


Lanjutkan dengan menjalankan guery di bawah ini 
untuk untuk memasukan beberapa seleksi field yang ter- 
dapat pada tabel csv ke tabel ip. 

INSERT INTO ip SELECT start,end,ci FROM csv NATURAL JOIN 


CC: 


Sekarang Anda telah memiliki semua data yang diper- 
lukan dalam database. Seperti yang sudah disinggung 
sebelumnya, tabel csv yang sebelumnya sudah Anda buat 
hanya digunakan sebagai tabel sementara. Tabel ini dapat 
Anda biarkan saja pada database geoip, atau dapat Anda 
hapus dengan menggunakan guery berikut: 
USE geoip: 
DROP TABLE csv: 


Langkah selanjutnya adalah menghubungkan database 
asia yang telah Anda buat sebelumnya ke dalam kode 
PHP. Ketikan kode dibawah ini dengan teks editor favorit 
Anda, dan simpan dengan nama file geoip.inc.php. 

«?php 
function getALLfromIP (Saddr,Sdb) ( 
// this sprintf () wrapper is needed, because the PHP 
long is signed by default 
Sipnum - sprintf (“$u", ip2long(Saddr)): 


//Source code geoip.inc.php selengkapnya dapat ditemukan 
pada DVD InfoLINUX edisi ini. 


R5 


Berikutnya, buat juga skrip tesl.php di bawah ini, 
1 Ouxztwx mendeteksi IP pengunjung situs. 
« ?php 
regu Ta Ng co1p-ene papa: 
Sdb - mysgl connect (“localhost”" , "supriyanto" ," 
supri123”) or die (“nysgl connect () failed: “ . nysgl 


error ()): 


//Source code tesl.php selengkapnya dapat ditemukan 
pada DVD InfoLINUX edisi ini. 
25 
Untuk mengetestnya secara lokal, Anda dapat meng- 
hilangkan tanda remark pada baris: 
Sremote-"202.158.4.10", 
Dan beri tanda remark pada: 
// Sremote - $ SERVERI 'REMOTE ADDR'): 
Hasil output dari skrip tesl.php akan terlihat sebagai 
berikut: 


Moeilarirefox 


Hle Elit View History Bookmarks Tbols Help 


G- -@ (fh IG hitptocelhosti—supriyanto/022009/php. geoip/lati.php) 


Jade) Isis 


MM catting Started ElLatest BBC Haadines 


Kode Negara Anda : ID 


Negara Anda : Indonesia 


Cukup banyak aplikasi yang dapat Anda kembang- 

1 Ikan menggunakan PHP GeolIP. Salah satu contoh 
adalah untuk redirect secara otomatis suatu user yang 
berkunjung ke situs multilanguage yang Anda miliki. 
Dalam contoh ini, jika IP pengunjung situs berasal dari 
Indonesia, maka akan diredirect ke file ina.php, dan se- 
lain dari IP Indonesia akan di redirect ke file eng.php. 

File: ina.php 

« ?php 

echo “Situs Bahasa Indonesia", 


?2 


File: eng.php 
« ?php 
echo “Situs Bahasa Inggris": 


22 


mules #echnascis es 
« ?php 
reguire ('geoip.inc.php'): 


//Source code redirect.php selengkapnya dapat ditemukan 
pada DVD InfoLINUX edisi ini. 
?2 
Hasil output dari skrip redirect.php akan terlihat se- 
bagai berikut: 


Mean retak 


Fila Edit Visw History Bookmarks Tools Help 
G-5.-E€ (Mb IG htrpilocalhost/—supriyanto/o22008/ina.php 


MP Getting Startad Bl Latest BBC Headlines 


Situs Bahasa Indonesia 


In) (GKI soeoi: lal 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX sm 02/2008 75 


WORKSHOP DISTRO 


MP3 File Ser 


Selain dapat digunakan untuk memutar file lagu di kom- 
puter lokal, Amarok juga dapat kita gunakan untuk sharing 
musik ke komputer lain yang terdapat dalam jaringan. 


Untuk dapat berbagi musik dengan komputer lain 
Ez terdapat dalam jaringan dengan menggunakan 
Amarok, Anda perlu menginstalasi paket ObsidianMu- 
sic (http://amarokwebfront.sourceforge.net/) terlebih da- 
hulu. Paket ObsidianMusic atau yang dulunya bernama 
amaroK Web Frontend merupakan aplikasi berbasis web 
yang dibuat berbasikan skrip PHP. 


Sebelum dapat mengikuti workshop ini, pastikan plat- 

form LAMP di Ubuntu 7.10 Anda sudah terkonfigurasi 
dengan baik. Konfigurasi LAMP dapat dilihat pada ru- 
brik “Workshop” InfoLINUKX edisi 10/2007. 


Dalam contoh workshop ini, Anda akan menggunakan 
aan database di MyS@L untuk menyimpan file lagu 
yang Anda miliki. Untuk itu, buat sebuah database ber- 
nama amarok pada database MyS@L Anda. 

mysgl» CREATE DATABASE amarok: 

Guery OK, 1 row affected (0.00 sec) 

mysgl» GRANT ALL ON amarok.“ TO supriyanto@localhost 
IDENTIFIED BY 'supri123' : 

Ouery OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysgl» GRANT ALL PRIVILEGES ON amarok.“ TO 


supriyanto@localhost IDENTIFIED BY 'supri123' WITH GRANT 
OPTIONj 


Ouery OK, 0 rows affected (0.00 sec) 


mysgl-» flush privileges: 


T t00tOwS034: - Sal 
File Edit View Terminal Tabs Help 
root@ws034:-# mysgl -u root 
Enter password: 

elcome to the MySOL monitor. 


-p E 
Commands end with : or Ng. 

our MySOL connection id is 9 

Server version: 5.0.45-Debian lubuntu3-log Debian etch distribution 
Type 'help:' or 'Nh' for help. Type 'Nc' to clear the buffer. 
mysgl» CREATE DATABASE amarok, 

@uery OK, 1 row affected (0.05 sec) 


mysgl» GRANT ALL ON amarok.“ TO supriyanto@localhost IDENTIFIED BY 'supri123': 
@uery OK, 0 rows affected (0.11 sec) 


Download paket ObsidianMusic pada url http://ama- 
aa aa atau dapat Anda temu- 
kan pada bonus DVD InfoLINUX edisi ini. Ekstrak file 
tersebut pada DirectoryRoot Apache Anda. Dalam con- 
toh ini, paket ObsidianMusic di ekstrak pada direktori 
/home/supriyanto/public html/022008/obsidianmusic. 


$ tar xjfv obsidianmusic-2.0.5.2.tar.bz2 


” supriyanto@serverl.example.com: -/public html/022008 
File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@server1:-/public html/022008$ | tar xjvf obsidianmusic-2.0.5.2.tar.bz2)| 
'obsidianmusic/ 


Pacah proses ekstrak selesai, edit beberapa param- 
eter yang terdapat pada file konfigurasi ObsidianMusic 


er dengan ObsidianMusic 


yang terdapat di /home/supriyanto/public html/022008/ 
obsidianmusic/inc/config.php. Hasil editan file tersebut, 
kurang lebih akan terlihat seperti berikut. 
«?php 
if (eregi (“config.php”, $ SERVERI'PHP SELF'J)) ( 
die(“Cannot access directly.")j 
) 
$Sdb - array( 
Muse Up yanto 
Tea —— Yeol 
'name' -» “amarok", 
Nose Mlocalihost 
Sdbtype - 0: 
Slocked - true, 
Sauthtype - 1: 
Scookielen - 60: 
Splayliste— 
$Sgzip - true: 
Scache - true, 
Spaginate - true, 
Sressize - 200, 
Slanguage - “en us"j 
Ssitename - “ObsidianMusic" : 
Stheme - “default”, 
Sallowchoose - false: 
Sextrainfo - false, 
Senabledk-Nerue, 
25 

Catatan: 

@ Sesuaikan parameter “user', pass”, 'name', dan 'host', 
yang terdapat pada $db array, sesuai dengan konfigur- 
asi pada server MyS@L Anda. 

@ $db-0. Server database yang akan kita gunakan adalah 
MySOL. 

@ Slocked - true. Jika Anda tidak menginginkan semba- 
rang orang dapat mengakses database musik. 

@ Splaylist - 1. Mengirimkan file pls ke user yang ter- 
dapat dalam jaringan untuk memainkan file musik se- 
cara streaming. 

@ Senabled - true. Memberi informasi kepada Amarok 
dan Apache, kalau ObsidianMusic hidup, dan siap di 
gunakan. 


 supriyanto@serverl.example.com: - ENCER 


Ele Edit View Terminal Tabs Help 


?php H 
if(eregi("config.php", $ SERVERI'PHP SELF'J))4 
die("Cannot access directly."): 


5 

$db - array( 
'user' —» "supriyanto", 
'pass' —» "supri123", 
'name' —» "amarok", 
'host' —— "localhost"), 

$dbtype - 0, 

$locked - true, 

$authtype - 1: 

$cookielen - 60: 


76 02/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


Selanjutnya, buat beberapa password untuk user-user 
yang Anda izinkan untuk dapat mengakses Obsidian- 
Music. Untuk meng-generate password, Anda dapat meng- 
gunakan program genauth.py yang terdapat di direktori / 
home/supriyanto/public html/022008/obsidianmusic/inc/ 
auth. Untuk mendapatkan password yang terenkripsi, 
Anda cukup menjalankan program genauth.py diikuti 
password yang Anda inginkan. Sebagai contoh, password 
yang diinginkan adalah supri123. Maka, Anda cukup men- 
jalankan perintah berikut dari Gnome-Terminal. 
$ ./genauth.py supri123 


Put the following into your Suserlist array in auth. 
users.php: 


5Sac699f84ae05d8ef2426814f17bd6f4709e5802 


 supriyanto@serverl.example.com: -/public html/022008/obsidianmusic/inc/auth 


File Edit View Terminal Tabs Help 
'supriyanto@server1l:-/public html/022008/obsidianmusic/inc/auth$ ./gena 
uth.py supri123 

Put the following into your $userlist array in auth.users.php: 
5ac699f84ae05d8ef2426814f17bd6f4709e58d2 


Masukan password yang dihasilkan tersebut pada file 
/home/supriyanto/public html/022008/auth.users.php. 
Jika terdapat lebih dari satu user, Anda dapat meng- 
generate kembali password dengan program genauth. 
py. Pisahkan dengan tanda koma, untuk penulisan lebih 
dari satu user. Format penulisan pada file auth.users.php, 
kurang lebih akan terlihat sebagai berikut: 
Susemtisen—Natayi 
// password: test 
11 'test' -» 'a94a8fe5ccb19ba61c4c087343916987982f 
bba3' 
“supriyanto' -» '5ac699f84ae05d8ef2426814f17bdef 
4709e5802', 
“cecep' -» 'b353200532912dcca32ecb861811db5207f 


f2de6" 
yi 


 supriyanto@serverl.example.com: -/public htmi/022008/obsidianmusic/inc 
File Edit View Terminal Tabs Help 


// Uses SHA1 Hashing | . FI 


$userlist - array ( 
// password: test 

1 'test' —» 'a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3' 
'supriyanto' —- '5ac699f84ae05d8ef2426814f17bd6f4709e58d2', 
'cecep' —» 'b353200532912dcca32ecb861811db52d7ff2de6 ' 

y: 


?2 


Setelah selesai melakukan konfigurasi ObsidianMu- 

sic, kini kita akan —— 
beralih ke Ama- 
rok. Dari halaman 
utama Amarok, klik 
Tab Context yang 
terdapat pada sisi 
kiri aplikasi Ama- 
rok, lalu klik button 
Build Collection. 


APO 0 2 aa 


Tae hat |Year Lattam 
Amarok LA Wokcome — Matnas £ 


(mui Cortecton. 


Ita tan OI 


Beri tanda centang (“) pada folder yang menyediakan 

file MP3, agar dapat di indeks oleh aplikasi Amarok. 
Setelah itu, klik OK. Tak berapa lama kemudian semua 
lagu yang Anda masukan sudah terdapat pada playlist 
Amarok. 


Selanjutnya kita akan menghubungkan indeks play- 
1 0: yang terdapat di Amarok ke dalam database ama- 
rok yang sebelumnya sudah 
kita buat. Klik menu Settings 
» Configure Amarok. Masuk 
ke Tab Collection, lalu pada 
Collection Database pilih 
Database MyS@L. Kemudian 
isikan hostname, database, 
username, dan password, ses- 
uai dengan konfigurasi data- : 
base MyS@L Anda. - 0 


1 1 Update koleksi lagu dalam playlist Amarok ke data- 
base amarok, klik Tools » Rescan Collection. , 


” Amarok 

Engage Playlist Mode (osis) settings Help 

35) Dada | D & IBI Cover Manager k B Search: | G: 
3 JW Oueue Manager - : — 
5 (playlists Hi Visualizations | (artist | Year Jatbum (Director Length ix 
8. @Playiists WH Egualizer 3icome Matthias...| | (usrSh../ 012 
DI £ Wsmart Rlayilsts) script Manager Ari Lasso 2007 The Best ... /media.. 412 

3 @ Wi Collection D) Statistics Ari Lasso 2007 The Best ... /media.. 4:25 

|| 9 Dynamic Playih Sate Collection Ari Lasso 2007 The Best ... /media.. 5:14 

2 | 9 Radio Streams er aaniaat puan Ari Lasso 2007 The Best ... /media... 3:30 
S|| @podcasts ——— em, Ari Lasso 2007 — TheBest... /media... 3:45 


Kini MP3 File Server dengan menggunakan Ob- 
| Pimenana dan Amarok siap untuk diguna- 
kan. Untuk mengetestnya, ketikan http://localhost/ 
-supriyanto/022008/obsidianmusic/. — Pada — halaman 
password, masukan username dan password Obdisian- 
Music yang telah Anda masukan sebelumnya. 


w Login - Mozilla Firefox 
Ele Edit View History Bookmarks Tools Help 


"3 MB httpwlocalhost/-supriyanto/022008/obsidianmusic/ 


5 3 $ 
£ Please login to continue: 


Username: supryanto 
Password: wu 


@ Getting Started HI Latest BBC Headlines 


Login 


1 2 Tapa masuk ke halaman ObdisianMusic, kini 
Anda dapat segera menikmati lagu dari server MP3 
yang telah Anda buat. 


Go C3 EA 0D mono en sapostammusc? TI Ka: 


ID twoidresouca 1 25 Ibantng trgajar Sa... LI 72691avareLabs 2) Akavita-Babelrish.... (SI tenpnter Net Di Bileniumsott PNI CHI Foum Yus, Su. LI cradkmesude 


HW... keon selne 


IM -0- KIRI 


SS 


Navigation: Latest Additions: AAA oa 
Latest Sangs 

Browse Al Songs 

Brovse 8y Letter Di song! 
Bronse By Genre 
Brovsa 8y Yaar 
Browse Albums 
rose Artists 
Search Songs 
Manage Playlist 


EN Ar Lasso “Perbedaan masa arsa 


An Lasso - Aku dan Dirmu (Duet with Bunga Citra Lestari) 
D &n Lasso - Hampa 

DD An Lasso - Penjaga Hati 

Han Lasso - Cinta Terakhir 


Downloads 


The Best Ofari Lasso 2 S9 
Tho Best OfAri Lasso 4 ass 


seal sorak anon 
Done kena 
Teh oet video anen 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX sm 02/2008 77 


ISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM 
COM 3CGBIC92 1000 Base-LX GBIC for 3Com 3617304 SCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), 
-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, One ISDN BRI1 S/T (RJ-45 connector) 
bit PCI (Bus Master), PnP, Server NIC SCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 
EL EXP19402PT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express SCO ASA5500-SSL-10 Cisco ASA 5500 Series 10-user SSL VPN license 
EL EXP19404PTL 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express (Low Profile) OREGA CO-CG-BARAA100V2 ADSL2/2-- Ethernet Router 1-Port 
EL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit UTP 10/100Base-T, 24Mbps 
EL PWLA8494GT-BLK 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit COREGA CO-CG-BARPS BroadBand Router, 4-Port UTP 10/100Mbps LAN, 
DNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter -Port WAN, 1-Port USB Printer Server, 99Mbps 
DNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, D-LINK DI-524 AirPlus G High Speed 2.4GHz(802.119) Wireless Router 
Copper Gigabit PCI Adapter ( Realtek Chipset ) -LINK DI-604 Router 4port UTP 10/100 mbps 
3COM 3C905CX-TX-M Fast EtherLink 10/100 PCI IMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2“WAN, 4“LAN 
COREGA CO-CG-LAPCIGT2-00 1-Port UTP 10/100/1000Mbps ELLINET 523240 Guess Gate 
Gigabit Ethernet PCI Adapter, 32-bi LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port 
iteh/VPN Endpoin 
1 GIGABIT SWITCH KSYS RVO42 VPN Router 4-port UTP, 10/100Mbps 
16478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, US$ LINKSYS RVL200 VPN Router 4-Port SSL/IPSec 
000Mbps, unmanaged AO ESR-1220 Wireless SOHO Router/WDS 802.11b/g 
16479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, US$ SMC 7004ABR Barricade Broadband Router w/ 4 port 10/100 Switch and Print Server 
000Mbps, unmanaged TRENDNET TDM-C400 ADSL 2/2-- Modem Router 
6487 3Com Baseline Switch 2824-SFP Plus (24 port gigabit - 4 slot SFP) — USS DNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 
LESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged USS DNET TW100-BRM504 ADSL Modem - Firewall Router /w 4-port Switch 
LESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged USS DNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router 
LESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged USS /w 4-port Switch 
ELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX -- USS ET TW100-BRV324 Dual Wan Advanced VPN Firewall Router /w 4-port Switch 
xpansions, Unmanaged ET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router 
ELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX -- US$ ort Switch 
ombo ET TWG-BRF114 Broadband Gigabit Firewall Router /w 4-port Switch 
EL -6S950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX -- US$ OR 3300V 4-port 10/100 Base-TX Ethernet 
ombo L 6-570S 802.11g Wireless AP/Bridge, 4MB Flash, 16DRAM 
WS-C3560G-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T -- 
andard Image INT SERVER 
1008 8-Port UTP, 10/100/1000Mbps, Auto-sensing, LIVE P-201U 1-Port USB 2.0 Print Server 
and-alone, Unmanaged D-LINK DP-300U/E 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 
-LINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, -port P Printer, 1-port USB Printer Port 
0-MDI-X, Stand-alone, Unmanaged, Desktop TP--/E 1 Port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, 1 Port Parallel Printer 
D-LINK DGS-1016D 16 port 10/100/1000Base-T, Rackmountable Switch, D-Li 1U Fast Ethernet Print Server 
Unmanaged H 10x Fast Ethernet, Ethernet, 802.3 network 
D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Server for USB with 4-Port Switch 
LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Di 00-MPTU I-port Multi-Function Print Server(1 USB) 
LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch Di 00-MP2U 2-port Multi-Function Print Server(2 USB) 
LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 0O-P1P Fast Ethernet Printer Server I-port UTP 10/100Mbps, 
LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 1- Printer 
Gigabit Switch 4- 2 mini-GB WebView OO-P1U Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, 
LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 1- 
SMC 8508T EzSwitch Gigabit Unmanaged Switch - O-P21 Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, 
8 Port 10/100/1000 Mbps UTP, Full Duplex, IEEE 802.3x flow control 1- Printer, 2-port USB 
PG 54Mbps 802.11g Wireless Printer Server 
4 10/100Mbps, I-port Parallel Printer 
ALL ELESYN AT-AR415S Router I-port WAN, -PTUG 54Mbps 802119 Wireless Printer Server 
4-port 10/100Base-T Switch LAN, 1-port PIC, 1-port Async console 1- 10/100Mbps, I-port USB 
ALLIED TELESYN AT-MCEO1 10 MBP Extended Ethernet Operation over 16 54Mbps 802.119 Wireless Printer Server 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1- 10/100Mbps, I-port Parallel Printer, 2-port USB 
1.2Km or 4,000 feet (Cable Not Included) U Wireless 1-port Print Server(1 USB) w/wire & wireless 
ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km 
or 4,000 feet (Cable Not Included) U L LA-AAT-G 15" 8-Port LCD KVM w/ Extra 
ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, Li . Inci. of cables (2 x 1.8m PS/2) 
1-port WAN U irtual VNC Console 
ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, U H1508-AX-G 8-port Cat 5 KVM. PS/2 Console 
10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN i-Platform USB & PS/2 servers). 
CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM USEN KH1508I 8-port Cat 5 KVM over IP. PS/2 Console 
CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM i-Plattorm USB & PS/2 servers) 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM USEN KL1508N-AX-AE 19” Multiplatform 8 Port LCD KVM. 
CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM /Console. Cat 5 extension to 40 M. Daisychainable w/ KH1516 


Nala 


D5 


3 
1 
3 
1 
3 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
2 
ALL 
2 FE 
ALL 
2 SF 
Ci 
4 FE 
D- 
S 
D 


» 
- 


78 02/2008 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


EN - VGA Splitter 1-2, 1 to 2 VGA Splitter, include : 3 cable (Sm - 2x1,5m) USS 0OW Wireless Router 802.11n, 4-Port 10/100BaseT LAN, 1-Port WAN 
EN CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. U L-5206U BroadRange Wireless Router 802.119, 4-Port 10/100 BaseT LAN, 
EN CL1208MA-AAT-G 17” 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 1 
EN CS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: U 00GE BroadRange Wireless Router, 802.119, 160GB, 

D. Inci. of cables (2 x 1.8m PS/2) OBase , 1-Port WAN 

EN CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: -50 Wireless Super & Access Point 802.1 
D. Inci. of cables (2 x 1.8m PS/2) , 108Mbps 

EN CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. 00 Wireless ADSL Router 802.119, 
D. Inci. of cables (2 x 1.8m USB) , 1-Port WAN, 54Mbps 
EN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. MO MISO Wireless Broadband Router 802.119, 
D. Inci. of cables (2 x 1.8m USB) , 1-Port WAN, 54Mbps 
EN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) S(R)-50 Wireless Super G Broadband Router 802.119, 
udio: cable included , 1-Port WAN, 108Mbps 
EN CS1784AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) GS-00 Wireless Super 6 PCI Adapter 802.119, 
udio: cable included 
EN CS17446 4-port Dual-View KVM Switch: cables included 
EN CS1754 1 Console(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OSD 
EN CS17626 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 

EN CS17646 4 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included PCIGMO MISO PCI Wireless Adapter 802.11b/g, 2.4GHz, 54Mbps 
EN CS17726 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) LUSB2GL Wireless USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 
00Mpbs Etherne / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included D-LINK DI-624 Wireless Router 802.119, 108Mbps, 4-port Switch 
EN CS17746 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) U D-LINK DSL-2640T 54Mbps (802.119) Wireless ADSL 2/2 - Router, 
00Mpbs Etherne / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 10/100Mbps 
EN CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. U D-LINK DWL-G132 Wireless USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 108Mbps 

ort AT&Serial. Cable 2L-170P D-LINK DWL-G520 Wireless PCI Adapter 80219, 2.4Ghz, 108Mbps 

EN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. U D-LINK DWL-G650 Wireless PCMCIA Adapter 802.119, 2.46hz, 108Mbps, Indoor 
ort AT&Serial. Cable 2L-170P AX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 
EN CS62AZ 1 Gonsole(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable AX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.119 54M with PoE 
EN CS64UZ 1 Gonsole(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable ace (exclude Adaptor) 

EN CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included AX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.119 
EN CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included AX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 
EN CS88A09 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA: OSD C 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 -- Modem Router, 54Mbps, 
EN CS9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD Switch, SPI Firewall 
EN CS913809 1 Gonsole(PS/2), 8 Serve(PS/2): support AT&Serial: OSD: Black BR14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 
EN US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device Switch, SPI Firewall 
EN US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device M EP9001GP USB Wireless Adapter 802.119, Data Rate 108Mbps 

EN VE150 Video Extender (High guality): 1280x1024@60Hz (150m) M EP9821G Wireless PCI Adapter 802.119, Data Rate 54Mbps 

EN VS-881 8 port Video Switch, 1920 x 1440 resolution M EP9821GP Wireless PCI Adapter 802.119, Data Rate 108Mbps 

EN VSO404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. (350MHz). M EP9600GP Wireless Access Point 802.11g, Data Rate 108Mbps 
K1440@1.8m. Max to 65M DNET TEG-S5 5-port 10/100/1000Mbps Copper Gig ini Switch (Plastic Case) 
92A 2-Port Video Splitter TEG-S8 8-port 10/100/1000Mbps Copper Gig ini Switch (Plastic Case) 
94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m EW 430AWB Wireless Accespoint Witi 54mbps 

98A 8 port Video Splitter(200MHz).1920x1440@60Hz. 65m EW-428PI Wireless PCI Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 

NK DKVM-4/E 4-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, EW-424UB 54Mbps 119 Wireless USB r 
uded cables 2 pcs EW-430APB Wireless Access Point with Bridge 802119, 
D-LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, 00BaseT LAN, 2.4GHz, 54Mbps 
es included EW-432BRP Wireless Firewall Router 802.119, 
EDIMAX EK-PS26C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic OOBaseT LAN, 1-Port 10/100BaseT WAN, 2.4GHz, 54Mbps 
LINKSYS KVM2KIT ProConnect Integrated KVM 2-Port Switch EW-435BRM Wireless ADSL Firewall Modem Router 802.119, 
LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 100, 54Mbps 
LINKSYS SVIEWO8 ProGonnect 8-Port KVM Switch for 8 CPUA ""s EW-441PC Wireless PC Card 802.119, 2.46hz, 108Mbps 

LANET KVM-800 8-Ports KVM Switch, Auto Scan with OSD/Daisy Chain Wireless PCI Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 

B Wireless USB Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 

PB 108Mbps 8021g Wireless Access Point 

BO 108Mbps 11g Outdoor AP Bridge /w built in 9 dBi Antenna 
108Mbps MIMO Wireless PC Card 

8Mbps 802.119 MIMO Wireless PCI Adapter 

8Mbps MIMO Wireless USB Adapter 

08Mbps MIMO Wireless Router /w 4-port Switch 
-Draft Wireless PC Card 
Draft Wireless PCI Card 
B N Draft Wireless USB Adapter 
PB N-Draft Wireless AP 
0 Outdoor 10 dBi Omni Directional Antenna 
VP-SP1BK ClearSky Bluetooth VolP Phone Kit for Skype 


Do »»——— 


» 


D »— 
» 


Di. 

» 
oSo2 
SIS SIS 


5 »— 
» 


SL 
SIS SIS 


sa 5» -— 
S 


sel 


fee 


fan) 
S5 


-WLUSB2GS-00 Wireless Super & USB Adapter 802.119, 


ada 


ep) 
fee) 
2s 


OR-WLCB-54GL Wireless CardBus Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 


sissis 


5 


S5 


c 


sc 


- 


sz 


3 mimiolols sis sim — 
5555 —2—aEk " Hi | O 


napa apa apAa» Ao Ap AAahAAAa 
Ss 


S2 —2a8 S5 


Oo 


A 
A 
A 
A 
A 
1 
A 
1 
A 
S 
A 
S 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
1 
A 
A 
A 


omnmin nmr 


S 


Sm 


Ss 
& 


5. 
5 
& 


WIRELESS LAN 
OM 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 
OM 3CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna 
OM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 119 USB Wifi 54 Mbps 

OM 3CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps 

OM 3CRWE454G75 OfficeConnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps 

OM 3CRWER100-75 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 
3COM 3CRXJK10075 OfficeConnect Wireless 11g Xjack PC Card/PCMCIA 108 Mbps 
LLIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 

port 10/100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port 
LLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 
US WL-320gE Wireless Access Point 125 Mbps Encore Tech 


5 


DSA 


Pan na ac Pncn ac Pat aa ata Dn aan 


www.infolinux.web.id INFOLINUX mM 02/2008 79 


2 
NEXUS | 5 


NEXUS 


Get Ready to Connect 
www.nexusproducts.com 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa 1pcs 
mini HDD 1.8” dengan 
kapasitas 30 GB? 

Hans Computer 


menyediakan 2 pcs 
nim HODIl-” 
capacity 30 GB untuk 
2 orang pemenang. 


Baca keterangannya di 


ade intet Tar ia 
Fc 4cCOocCCCUSLOrri 
"WdJAr ZCZOCOZOCzZz 
AFC 220, CO 
v|HOcCcOrrzZ0zZ0C 230 
O KO 2U ec POT COKOKx 
T2PCZCA22CWUrdP 
ZZZXCcCZwYwYWOrczZrz 
ZjJrOwOozZrbmrcbww 
JAcC ZYYUCZ414rZbP6Ur 
TC OOC CC OK CC CR 5 
GO SOORKUOOLECCCrr 
bJOwsZrOOCrTYWHdAS 
SSC rOStULr ECC Kx 


SUZOzcCceEzZduUCiCcCzZC 


bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk turunan distro apakah distro-distro yang tersembunyi di atas? 
a. Red Hat b. Ubuntu Cc. Debian 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-02-xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 02 A Budi Santosa $ 28 CBPTELKOMSEL AE xi 


LA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp20004-/SMS berlaku untuk semua operator). sajioe Tren @ esa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Maret 2008. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 04/2008. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 02/2008 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


IKLAN 


LINUX 


Wajah Putih Berseri Bibir Merah 
Merona 


Seri terakhir tutorial mengedit wajah dengan 
GIMP. Berisi penjelasan cara mengedit bagian 
bibir di wajah agar terlihat merah merona. 


“agan Aa Lee me 
be seat pan on Panca Maman GIA KO AD: | 


EDISI MENDATANG 


InfoLINUX 03/2008 


Terbit 
1 Maret 2008 


sa Berbagai 
Pustaka 


Form Kirim E-Mail Sederhana 
Berbasis PHP 


Dengan menggunakan skrip PHP, Anda dapat 
membuat sendiri form sederhana untuk kebutu- 


han mengirim e-mail. 


GTK- dengan Bahasa PHP 


Melanjutkan dua pembahasan sebelumnya, seri 
terakhir tulisan GTK4 akan membahas penggu- 
naan GTK4 dengan bahasa PHP. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


Membuat Control Panel di Linux 
Pada sistem operasi lain, Anda mungkin hanya 
menggunakan control panel. Pada edisi depan, 
kita akan membuat control panel di Linux. 


82 02/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


